MAHAKA GROUP 


NOMOR B9/TAHUN KE-28 





REPUBLIKA 


Rp. 5:500/16 HALAMAN 


Luar P Jawa Rp 6.000 
(ditambah ongkos kirim) 





SABTU, 4 APRIL 2020 | 10 SYABAN 1441 H 


www.republika.co.id 


1 
@epusttorine PE tepuwitaonine 





BANTUAN Warga dan pengemudi ojek daring mengantre makanan gratis di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (3/4. Pembagian makanan gratis tersebut 


merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi Covid-19. 








Dunia Bersatu 
Lawan Wabah Covid-19 


Jumlah pasien positif Covid-19 di dunia lampaui 


1 juta kasus. 


IM FERGIE NADIRA, RIZKY JARAMAYA 


NEW YORK — Majelis Umum 
PDB dengan suara bulat mengadopsi 











Kej) mlam wa Maut Se 
rikat, Resolusi tersebut menyuarakan 
peningkatan solidaritas global dan 
sama internasional terhadap 
wabah virus korona tipe baru atau 
Covid-19, 
Resolusi tersebut disiapkan Indo- 
Norwegia, Swiss, Singapura, 
Liechtenstein, dan Ghana, i 
oleh 188 negara, serta 
ara bulat oleh 193 anggota 
Iniadalah resolusi PBB per- 
tama tentang wabah Covid-19 setelah 
WHO mengumumkan Covit 























lah kasus infeksi akibat penyakit ini 





melampaui 1 juta kasus di duni 
Dalam resolusi tersebut ditek: 

ya bantuan kepada orang 
miskin dan negara-negara yang pa- 
ling terdampak. Resolusi juga meng- 
fek buruk Covid-19 















nya terhadap ekonomi, per- 
jalanan global, serta perdagangan. 
Resolusi itu juga menyoroti per- 
lunya menghormati hakasasi manu- 
ia dan menentang segala bentuk dis- 
kriminasi, rasialisme, dan xenofobia 
dalam menanggapi pandemi Covid- 
19. “Disituasi prihatin sepert 
ngat diperlukan kesatuan, solidaritas, 
dan kerja sama internasional untuk 
dapat merespons Covid-19 secara te- 
pat dan kolektif,” kata Menteri Luar 
Negeri Retno Marsudi dalam kete- 
rangan resmi Kementerian Luar Ne- 














geri RI. 

Ia menekankan, tidak ada satu 
egara pun yang imun terhadap virus 
yang telah menjadi pandemik dan 
menyebabkan angka kematian tingssi 
di banyak negara. Peran PBB tecer- 
min dalam resolusi dengan meminta 
kerjasama negara-negara untuk me- 
nahan laju penyebaran virus, mi 
dampak melalui pertukaran infor- 
masi, kerja sama pengetahuan para 
ilmuwan, serta praktik baik dari 
setiap negara. 

Resolusi juga menegaskan peran 














i prihatin 
seperti ini 
diperlukan 
kesatuan, 
solidaritas, dan 
kerja sama. 


sentral World Health Organization 
(WHO) di garda depan koordinasi 
dengan semua elemen masyaraka 
internasional. Secara khusus, resolusi 
juga memberikan apresiasi kepada 
seluruh pekerja di bidang kesehatan, 
profesi medis, dan para peneliti yang 
terus bekerja di bawah kondisi yang 
sangat suli 

“Sebanyak 188 negara anggota 
menjadi co-sponsor resolusi yang 




















merupakan jumlah yang Amerika Serikat juga 
signifikan dan pertama BERITA” mencatat rekor kematian tes 
kali dalam sejarah PBB," TERKAIT tinggi dalam sehari di d 
ujar Dubes Dian Tria ———— pada angka 1.200 kematian. 
syah Djani, wakiltetap — Singapura'Tutup' Dengan begitu, jumlah total 
Rluntuk PBB. Dian me- Sebulan korban meninggal di AS men- 
nuturkan, resolusi ini Him-7  Sapai 6.095 orang. Spanyol 


telah disepakati secara 
virtual tanpa pertemuan 
secara fisik sebagai akibat dari 
kebijakan pembatasan sosial oleh 
Pemerintah Negara Bagian New York. 

Saling bantu antarnegara terkait 
penanganan Covid-19 juga terus ber- 
langsung. Pada Kamis (2/4), Rusia 
mengirimkan obat-obatan ke Indo- 
nesia. 

Dalam pernyataannya, Kedutaan 
Besar Rusia mengatakan, obat-obat 
itu untuk pasien yang memiliki gejala 
sedang hingga berat. Kedutaan Rusia 
mengatakan, obat-obat itu juga un- 
tuk mencegah agar tenaga medis 
tular Covid-19 dan meningkatkan 
temimun manusia. Obat-obatan ini 
diserahkan oleh Polysan Ltd, salah 
satu perusahaan farmasi terkenal di 
Rusia. 

Setelah pertama kali muncul di 
Wuhan, Cina, pada Desember 2019, 
virus korona dengan nama resmi 
SARS-Cov-2 ini telah menyebarke 
setidaknya 181 negara dan wilayah. 
Data yang dikumpulkan oleh Johns 
Hopkins University yang berbasis di 
'AS menunjukkan, infeksi diseluruh 
dunia mencapai 1.030.570 dengan 
54-226 kematian dan lebih dari 211 

















negara dengan infeksi paling banyak 
dengan total penduduk yang terkena 
virus mencapai 245.573 orang. Italia 
berada di posisi kedua dengan 
jumlah kasus infeksi positif Covid-19 
sebanyak 115.242, disusul oleh 
Spanyol dengan 112.065 kasus dan 
Jerman 84.464 kasus. 


pencatat rekorkematian 

hari di negara itu 
membuat total 

kematian mencapai 10.935 orang. 

Meski demikian, tingkat ke- 
mmatian tertinggi dihadapi oleh Italia 
dengan catatan kematian 13.915 jiwa. 
Pemerintah Italia telah memberla- 
kukan perpanjangan masa karantina 
wilayah demi mengekang laju perse- 
baran virus, Relawan dokter dari 
berbagai belahan dunia juga mem- 
banjiri negara tersebut. 

Negara-negara Eropa ini kini me- 
lampaui Cina dalam jumlah kema- 
tian karena virus. Sebelumnya, Cina 
tercatat sebagai episentrum kasus- 
kasus dan jumlah kematian akibat 
virus. Cina mencatat jumlah kasus 
hingga Jumat (3/4) sebanyak 82.464 
dan kematian 3.203. 

Di Indonesia, jumlah kasus po- 
sitif Covid-19 melonjak drastis dalam 
24 jam terakhir. Sejak Kamis (2/3) 
hingga Jumat (3/4), ada penambah- 
ansebanyak 196 pasien positif Covid- 
19. Artinya, jumlah kasus terkon- 
firmasi positif di Indonesia sampai 
saat ini sebanyak 1.086 orang. 

Juru Bicara Pemerintah untuk 
Penanganan Covid-19 Achmad Yu- 
rianto menjelaskan, penambahan ka- 
sus yang cukup signifikan menun- 
jukkan penularan secara aktif masih 
terjadi. “Penularan masih berlang- 
sung di luar. Coba pertimbangkan 
kembali kalau akan bepergian ke 
manapun. Tempat yang palingaman 
saat ini adalah di rumah,” kata Yu- 
rianto, Jumat (3/4). mintar satria/apto 
andkacaneraed ryan amami 














Jangan Lagi 
Tolak Fenazah 
Pasien 


IM EKO WIDIYATNO, MUHVIDDIN 


'Agaknya halitu yang terjadi di Kabupaten 

Banyumas awal pekan ini. Alkisah, pada 
Selasa (31/3) pagi, Dinas Kesehatan Banyumas 
berencana memakamkan pasien Covid-19 yang 
meninggal hari itu juga. 

Republika mengamati, awalnya jenazahakan 
dimakamkan di tempat pemakaman umum sesuai 
alamat aslinya, di wilayah Kecamatan Purwokerto 
Timur. Dinas Kesehatan sudah melakukan segala 
prosedur pengurusan jenazah agar tak menularkan 
penyakit. 

Namun, muncul penolakan dari warga sekitar 
lokasi tersebut. Pihak Dinkes Banyumas kemudian 
mencoba mengalihkan 
pemakaman ke wilayah 


D: ketakpahaman, lahirlah ketakutan. 


BERITA, Kecamatan Purwokerto 
Selatan, tetapi rncana itu 
DaerahSiapkan — Iga ditolak penduduk 
TPU Khusus setempat 
Demikian juga saat 
Him-2 hendak dialihkan ke 


permakaman umum di 
salah satu desa di Kecamatan Patikraja dan Ke- 
camatan Wangon. Warga desa bahkan memblokade 
jalan masuk makam dengan memarkirkan truk 
tronton melintang ditengah jalan. 

Pada Selasa petang, petugas Dinas Kesehatan 
dengan mobil jenazah berangkat ke Desa Tumiyang, 
Kecamatan Pekuncen, Namun, kedatangan mobil 
jenazah ini juga diadang warga setempat 

“Ada warga yang melemparkan kayu kearah 
“ambulans agar tidak menerobos blokade warga 
sekitar. Keesokan paginya, warga membuat blokade 
di sejumlah ruas jalan masuk ke desa tersebut 
dengan menumpuk ban bekas, kayu, dan batu 

“Sejak Selasa siang, warga melihat ada orang 
tidak dikenal yang menggali tanah. Saat ditanya 


Bersambung Ke him 7 Kol 6 


Yang Nekat 
Mudik Harus 
Dikarantina' 


. BINTI SHOLIKAH, DADANG KURNIA 





JAKARTA — Pemerintah daerah bakal meng- 
awasi dengan ketat masyarakat yang memilih 
tetap mudik di tengah pandemi Covid-19. Selain 
mesti melalui pengecekan di akses masuk: 





 menyiapl 
ogantar para pemudik 
yang turun di Kota Solo menuju lokasi karantina. 
Para pemudik akan menjalani karantina selama 
14 hari di Grha Wisata Niaga untuk mencegah pe- 
nyebaran Covic 











kan, lima bus tersebut disiagakan di tempat pem- 
berhentian penumpang, seperti terminal dan 
stasiun di Kota Solo. Hadi berharap mas 







selama 14 hari," kata Hadi, Jumat (3/4). 

Ia menjelaskan, lima bus tersebut telah 
dilengkapi dengan masker dan cairan pembersih 
tangan. Bus juga telah distrerilisasi dengan 
disinfektan secara berkala, 

Selain menyiapkan Grha Wisata Niaga sebagai 
tempat karantina bagi para pemudik, pemkot me- 
nyediakan kebutuhan logistik. Tenaga medis juga 
disiapkan untuk memantau kesehatan pemudik 
ditambah jadwal olahraga untuk menjaga ke- 
sehatan para pemudik yang dikarantina. 

Pemkot Solojuga menyiapkan dua lokasi lain 
untuk tempat karantina, yakni Dalem Joyoku 
suman dan Dalem Priyosuhartan. Dua lokasi 
tersebut dikhususkan untuk karantina bagi warga 
Solo yang berstatus orang dalam pemantauan 
(ODP). Masing-masing lokasi bisa menampung 
ratusan orang, 

Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil 


























Bersambung Kehim 7 Kol 6 





REHAT 


122 koruptor berpotensi bebas 
Ada juga yang bersyukur. 
“dengan korona 


KPK: Pembahasan gaji 
pimpinan dihentikan 
Keburu rame sih 


22 Koruptor Kakap" 
Berpotensi Bebas 





Koruptor kakap berpotensi 
bebasjika rencana 
Kemenkumham merevisi PP 
99/2012 diloloskan. 


» NASIONAL HLM2 





MUI Didorong 
Buat Fatwa Haram 
Mudik 

Sebanyak 14 ormas Islam 


mengimbau masyarakat 
agar tidak mudik Lebaran 


Pembatalan UN 
Momentum Evaluasi 
Pendidikan 

Presiden meminta tiga 
persoalan utama pendidikan 


yang diidentifikasi 
berdasarkan survei PISA. 





» KHAZANAH HLM 8 


» NASIONAL HLM 2 


REPUBLIKA ONLINE 





REPUBLIKA (9) 15 


jan 


- 


GEBAH CORONA 


GERAKAN GOTONG ROYONG BANTU 
TENAGA KESEHATAN CEGAH CORONA 
Salurkan donasi Anda ke 

PT Republika Media Mandiri 

BCA: 375-3085-1774 

MANDIRI: 127-00-9090909-2 


BPJS Kesehatan REKENING BANK MANDIRI REKENING BANK BCA 


NO MAMA 
28 mn 

383 NN 

38 mn 

385 Exga Mawandi 
386 Sutarojo 

387 ardaniEpriiyono 
38 Ni 

2 

20 

2m 

2m 

En 

394 Punyanto 

395 SahatSialahi 
26 

387 VesmiyantiSukin 
28 

29 

100 Satriadirmansyah 
a01 Ediwinti 

402 FintekKarya Nusantara 
203 Hen Jumawanto, 


Sumbangan disalurkan dalam bentuk pembelian 








NO NAMA JUMLAH 
305 Tina Agustina ysao00 
305 Jakarta Indi soapoo 
307 An PrawiraMaulan Ton000 
308 Amran Anwarir 2sago0 
309 MN Tooo0o 
310 RinaldiadranP 1on000 
3 sagoo 
Ea rsaooo 
38 200000 
3 Tone0o 
3 20.000.000 
xono.125 | 316 20000 
20mo | 317 aoaono 
2samo | 318 Fahizal Rahman Di Yo0000 
saamoo | 319 AtsurahmanY. Apt.FeroSubhan 200000 
3on000 | 320 incam Sudarmadi sago0 
100000 | 321 Nurfirdaus 20900 
300.000 


1a0900 

a00 
sagoo 5 
21000 


TOTAL SUMBANGAN 





April2020:Rp1,063,944,807 








'lat Pelindung Diri (APD) ke: TOTAL PENGELUARAN SEMENTARA: 
- RS Peni akarta RS Pok Soekamto H Rp87,983,000 
- RS ALMintobarjo “RS KD Duren Sawit 


SISA DANA SUMBANGAN Rp 975,961,807 


Nasional 


2 


REPUBLIKA | SABTU, 4 APRIL 2020 





PENYEMPROTAN DISINFEKTAN Petugas tanggap bencana Badan Amil Zakat Nasional (Baznasl menyemprotkan cairan disinfektan di kantor Republika, Jakarta, 
Jumat (3/4). Penyemprotan menggunakan cairan disinfektan ramah lingkungan tersebut dilakukan di gedung perkantoran yang masih beraktifitas dan juga 


beberapa fasilitas publik guna menc 


egah penyebaran penyakit Covid-19. 








Daerah Siapkan TPU Khusus 


Tim khusus pemulasara. 
Covid-19 dibentuk. 


ARIE LUKIHARDIANTI, 
MPFAUZI RIDWAN 


BANDUNG — Meski meminta 
masyarakat tak menolak jenazah 
korban Covid-19, sejumlah daerah 
tetap menyiapkan pemakaman khu- 
sus, Prosedur-prosedur pemulasara- 
an jenazah juga dimatangkan pihak 
pemerintah daerah. 

“Untuk memperkuat itu, saya su- 
dah mengirim surat edaran ke selu- 
ruh kota kabupaten agar mel 
persiapan pemakaman lebi 
mal,"ujar 
wan Kamil y 
Jumat (3/4). 
lamsurat edaran itu,ia pun mengim- 
bausetiap kota/kabupaten agar mem- 
berikan edukasi kepada masyarakat. 

Masyarakat diharapkan lebih 
mema n pemulasaraan 
jenazah pasien Covid-t9 yangsudah 

suai dengan prosedur dan dipas- 
kan aman, “Dan jika memungkin- 
an, menyiapkan makam yang khu: 
yang bisa digunakan 
mal oleh pasien Covid-19,” katanya. 

Menurut dia, ilmu kedokteran it- 
miah menyatakan bahwa virus akan 
mati dalam waktu tujuh jam dalam 
tubuh jenazah. Kemudian, pihak 
umah sakit pun mengupayakan agar 









































an jenazah korban 


tidak ada peluang bagi virus untuk 
hidup dalam jenazah pasien. “Se- 
hingga, saya imbau untuk menggu- 
akan fimu dalam mengabil keputus- 
an. Jangan oleh provokasi tanpa ilmu. 
(dan pengetahuan. Warga berwaspada 
dengan lebih emosional, bukan de- 
ngan cara irasional,” katanya. 

Sementara, sebanyak lima jena- 
zah yang dinyatakan positif Covid-19. 
telah dimakamkan di pemakaman di 
wilayah Cikadut, Kota Bandung, “Sa- 
ya sudah menentukan Cikadut men- 
jadi tempat pemakaman jenazah Co- 
vid-19, sudah (ada) SK,” ujar Wali Ko- 
ta Bandung Oded M Danial di Pendo- 
po Balai Kota Bandung, Jumat (3/4). 

Menurutnya, area pemakaman 
itu dekat dari pusat kota, tapi jauh 
dari permukiman masyarakat. 
“Awakawal memang ada penolakan, 
namun setelah sosialisasi, kita 
terangkan kepada mereka, akhirnya 
mereka mengerti,” katanya. 

Menurutnya, sejak wabah Covid- 
19 berlangsung, sudah lima jenazah 
yang dimakamkan di wilayah ter- 
sebut. Ia meminta agar masyarakat 
Kota Bandung tidak menolak jena- 
zah yang terkonfirmasi positif Covid- 
19 sebab sudah ditangani oleh pihak 
rumah sokit dengan menggunakan 
standar internasional. 


























Selain itu, Dinas Lingkungan 





nia agar tidak menangisi kepergian 





Hidupdan Kebersihan (DLHK) Kota ”— almarhum secara berlebihan. “Kita 
Depok melakukan pemakaman kor- — semua harus sadar lebih menguta- 
ban Covid-19 di tanah wakafyang — makan keamanan diri,” ujar Nasrul. 


telah mendapatkan persetujuan war- 
gasetempat. Kepala DLHK Kota De- 
pok Ety Suryahati mengatakan, 
pihaknya telah menginstruksikan 
seluruh koordinator TPU di Kota 
Depok agar menyosialisasikan hal 
tersebut kepada warga setempat. 

“Koordinator TPU ini akan so- 
sialisasi ke warga bahwa jenazah pa- 
sien Covid-19 tidak menular karena 
sudah dibersihkan sesuai standar 
operasional prosedur di rumah 
sakit,” kata Fly, kemarin. DLHK Ko- 
ta Depok juga telah menetapkan 
'TPU Bedahan, Sawangan, Kota De- 
ok, sebagai tempat pemakaman je- 
nazah korban Covid-19, 

Wakil Gubernur Sumatra Barat 
Nasrul Abit meminta semua warga- 
nyaagar tidak menolak jenazah pa- 

n positif korona atau Covid-19. 
Menurut Nasrul Abit, proses pema- 
kaman jenazah pasien Covid-19 akan 
selalu dilakukan sesuai SOP dan 
dilakukan oleh petugas khusus dari 
gugus tugas penanganan Covid-19 
Provinsi Sumatra Barat. 

“Saya harapkan, kalau jenazah- 
nyasudah dikirimkan, kuburnyasu- 
dah disiapkan, jangan pula ditolak. 
Mau di mana lagi mereka akan diku- 
bur,” kata Nasrul Abit, Jumat (3/4). 

Nasrul juga meminta keluarga 
pasien Covid-19 yang meninggal du- 














Nasrul menyatakan, belum ada 
upaya penolakan terhadap jenazah 
pasien positif korona di Sumbar. Se- 
jauh ini, pasien positif korona yang 
meninggal dunia di Sumbar ada satu 
orang dari Padang dan sudah di- 
makamkan pada pekan lalu. 
Sementara, Pemerintah Kabupa- 
ten (Pemkab) Semarang menyiap- 
kan tim dengan petugas khusus pe- 
mulasaraan bagi jenazah penderita 
Covid-19, Selain dibekali dengan ke- 
mampuan tata laksana pemulasara- 
an jenazah sesuai protokol kese- 
hatan, petugas tersebut juga dileng- 
kapi dengan alat pelindung diri 
(APD) sebagai sarana antisipasi dari 
risiko penularan virus tersebut. 
Ketua Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kabupaten 
Semarang Mundjirin mengatakan, 
langkah antisipasi ini dilakukan oleh 
Pemkab Semarang menyusul masih 
banyaknya stigma negatif masyara- 
kat terhadap penderita Covid-19. 
Pemkab Semarang telah melaku- 
kan antisipasi dengan menyiapkan 
tempat pemakaman khusus Tempat 
pemakaman khusus ini berada di 
'TPU yang ada diwilayah Kelurahan 
Genuk, Ungaran Barat, di belakang 
Kompleks Gedung DPRD Kabupaten 
Semarang. W ruser nurdansyaWlerian 
Ibcne/bowo prbadedftryon 2amzami 











22 Koruptor 
'Kakap' 
Berpotensi 
Bebas 


IM BAMBANG NOROYONO, DIAN FATH RISALAH 


JAKARTA — Sejumlah koruptor kakap berpo- 
tensi bebasjika rencana Kementerian Hukum dan 
HAM merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 
diloloskan. Lembaga swadaya antikorupsi Indo- 
nesia Corruption Watch (ICW) mencatat, rencana 
mengubah aturan syarat hak warga binaan tersebut 
bakal membebaskan 22 narapidana korupsi. 

Salah satu narapidana yang dapat bebas, yakni 
terpidana kasussuap KTP-elekronik Setya Novanto. 
Mantan ketua DPR RI itu dipidana selama 15tahun. 
Ia dijebloskan penjara sejak 2018 karena terbukti 
melakukan korupsi yang merugikan keuangan 
negara sebesar Rp 2,3 triliun. Saat ini, dia berusia 
Gatahun. 

“Salah satu syarat yang sempat diutarakan oleh 
Menkumham Yasonna Laoly adalah narapidana 
tersebut harus berusia di atas 60 tahun," kata 
peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan 
tertulisnya, Jumat (3/4). 

Saat rapat kerja dengan Komisi TII DPR via 
telekonferensi, Rabu (1/4), Yasonna mengatakan, 
kondisi lapas yang memenuhi kapasitas membuat 
penyebaran Covid-19 di dalam penjara menjadi 
ancaman. Kekhawatiran tersebut mendesaknya 
menerbitkan Keputusan M-HH-19.PK.01.04-04/- 
2020 tentang Pengeluaran Narapidana dan Anak 
'melalui Asimilasi dan Integr: 

Keputusan tersebut membebaskan 300 ribu 
narapidana kejahatan umum di seluruh Indonesia. 
Namun, pembebasan tersebut juga ia rencanakan 
untuk narapidana korupsi. Yasonna mengatakan, 
pembebasan terpidana korupsi harus dengan dua 
syarat. Selain berusia di atas 60 tahun, juga sudah 
menjalani 2/3 masa hukuman. 

Selain akan membebaskan terpidana Setya No- 
vanto, rencana Yasonna merevisi PP 99/2012, juga 
akan memberikan angin segar kepada para ko- 
ruptor besar lainnya. Dua puluh dua nama yang ke- 





























Tonstitus 


yadharma Ali (63), mantan hak 
Patrialis Akbar (61), mantan menteri kesehatan 






Fadilah Supari (70) 

Jero Wacik (70). 
Namun, rencar 

dari sejumlah ele 





anrevisi PP 99/2012. Anggota Dewas Syamsuddin 
Haris menyatakan, dalih pembebasan na 

karupsi demi mencegah penularan Covid-19 tilak 
tepat karena pelaku kejahatan t 

korupsi harus diperlakukan secara lua 

“Kejahatan luar biasa harus tetap diperl: 
secara luar biasa pula. Sehingga, tidak 
koruptor dibebaskan dengan alasan wabah korona 
karena mereka sendiri tidak pernah memperl 
tungkan dampak 
kejahatan yang dilakukann 

Wadah Pegawai KPK mendorong Presiden Joko 
Widodo agar memerintahkan Menkumham Yasso- 
na Laoly untuk tidak melanjutkan re 
2012. Para pegawai lembaga antikorupsi khaw: 
aturan tersebut menjadi kendaraan untuk mem- 
bebaskan para koruptor. 

“Wadah Pegawai KPK menilai terdapat bebe- 
rapa argumentasi mengapa inisiatiftersebut sangat 
berbahaya bagi citra pemberantasan korupsi dan 
harus ditolak,” ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo 
Harahap. mod: mas alami huda 


























'Jangan Bahas Dulu Kenaikan Gaji Pimpinan KPK' 


MM DIAN FATH RISALAH 


JAKARTA — Mantan ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Agus Rahardjo mengaku, 











ulkan sejak masa kepemim- 
pinannya, tepatnya Juli 2019. 
Namun, dia menilai, kenaikan 
gaji itutidak elokjika diterapkan 
mengingat bangsa se- 
dang dilanda wabah virus korona. 
atau Covid-19. 

“Sebaiknya, saat ini, kita per- 
lu berjuang bersama, bahu mem- 
bahu untuk segera bisa keluar 
dari kondisi krisis, jangan mem- 
bahas kenaikan gaji dulu,” kata 
Agus kepada Republika, Jumat 
(8/4). 

'Agus menuturkan, usulan 














tersebut didengungkan saat kon- 
disi negara masih berjalan nor- 
mal. Sehingga, tak elok jika saat 
ini kembali membahas usulan 
tersebut melihat kondisi negara 
yang sedang berada dalam kon- 
disi krisis dan darurat. Bahkan, 
ada baiknya pembahasan ke- 
aikan gaji diubah menjadi pem- 
bahasan menyumbangkan gaji 
untuk membantu penanangan 
wabah Covid-19. 

“Banyak contoh, saat ini, pe- 
jabat negara yang menyumbang- 
kan sebagian gajinya untuk par- 
tisipasi dalam rangka membantu 
menangani krisis,” kata Agus. 
Saat ini, gaji untuk ketua KPK se- 
kitar Rp 123.0 juta setiap bulan- 
nya. Sementara, wakil ketua KPK 
'akan mendapat gaji sebesar Rp 





uagjuta. 

Menurut Agus, usulan kenai- 
kan gaji pimpinan KPKsaat itu 
dimaksudkan untuk menjaga 
dan meningkatkan integritasnya. 
Namun, saat itu, para komisio- 
ner sepakat kenaikan dilakukan 
setelah era kepemimpinan Agus 
Rahardjo untuk menghindari 
konflik kepentingan. 

Mantan wakil ketua KPK, 
Saut Situmorang, juga mengaku. 
usulan kenaikan gaji memang 
sejak ia duduk di kursi komi- 
sioner pimpinan KPK. Namun, 
usulan tersebut diajukan untuk. 
menaikkan gaji para pegawai 
KPK secara umum. “Karena me- 
naikan gaji staf, gaji pimpin- 
annya jadi patokan,” kata Saut. 

Saut menerangkan, usulan 


penyesuaian gaji diajukan untuk 
meningkatkan kinerja KPK se- 
cara kelembagaan. Selain itu, 





C6 





usulan diajukan saat negara 
dalam kondisi normal dan KPK 
menjalankan tugasnya dengan 
UU sebelum direvisi pemerintah 
dan DPR. 

Melihat kondisi negara yang 
sedang dalam kondisi darurat, 
Saut mengaku, tidak rela jika 
kenaikan gaji pimpinan KPK 
direalisasikan. Terlebih, kini 








Kalau tahu UU lembaga antikorupsi tak banyak 
3 menangkap koruptor akibat 
seperti sekarang berlakunya UU yang baru. “Itu 
bangke ridha usulan kan dibuat pada saat UU 
kagak ridha juga KPK yang lama, kalau tahu UU 
ane (gaj seperti sekarang kagak ridha 
ia Had juga ane (gaji pimpinan 
pimpinan kan),” kata dia. 
dinaikkan). Ketua KPK Firli Bahuri me- 


negaskan, permintaan kenaikan 
hak keuangan bukan atas usulan 


Pembatalan UN Momentum Evaluasi Pendidikan 


IM DESSY SUCIATI SAPUTRI 


JAKARTA — Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) meminta pem- 
batalan ujian nasional (UN) ta- 
hun ini akibat pandemi Covid-19 
dijadikan momentum untuk 
mengevaluasi pendidikan nasio- 
al. Presiden menyebut, ada tiga 
persoalan utama pendidikan 
yang diidentifikasi berdasarkan 
survei Programme for Interna- 
tional Student Assessment 
(PISA). 

PISA merupakan asesmen 
global sistem pendidikan di ber- 
bagai negara. Yang ditesadalah 
anak berusia 15 tahun. Persoalan 
pertama yang disorot Presiden, 
yakni jumlah persentase siswa 
berprestasi yang masih rendah. 

Presiden mengatakan, mes- 
kipun Indonesia berhasil me- 
ningkatkan akses pendidikan 
anak usia 15 tahun, masih perlu 
upaya besar untuk menekan sis- 
wa berprestasi rendah hingga ki- 





saran 15-20 persen pada 2030. 
Persoalan kedua adalah tinggi- 
nya persentase siswa mengulang 
kelas, yaitu sebesar 16 persen. 
lima persenlebih 
tinggi dibanding rata-rata negara 
OECD (The Organisation for 
Economic Cooperation and De- 
velopment)," kata dia saat mem- 
buka rapat terbatas strategi pe- 
ningkatan peringkat Indonesia 
dalam PISA di Istana Merdeka, 
Jumat (3/4). 

Persoalan ketiga yang dise- 
but Jokowi, yakni masih tinggi 
nya ketidakhadiran siswa di ke- 
las. Presiden mengatakan, ber- 
dasarkan survei PISA, diperlu- 
kan langkah-langkah perbaikan 
yang menyeluruh, baik di aspek 
peraturan, regulasi, anggaran 
infrastruktur, manajemen seko- 
lah, kualitas guru, dan beban ad- 
ministrasi gu 

“Ini berkali-kali saya tekan- 
kan mengenai beban admi 
trasi guru. Guru tidak fokus ke- 























giatan belajar mengajar, tapile- 
bih banyak dipakai untuk hal-hal 
yang berkaitan dengan admi- 
nistrasi. Ini tolong digarisba- 
wahi,” ujar dic 

Indonesia telah mengikuti 
survei PISA sejak 2000. PISA 
2018 yang diselenggarakan 
OECD dan dirilis akhir2019 me- 
nunjukkan skor Indonesia masih 
jauh di bawah rata-rata. Kemam- 
puan siswa Indonesia dalam 
membaca meraihskor 371, jauh 
di bawah rata-rata OECD, yakni 
487 atau peringkat 73 dari 79 
negara yang mengikuti tes PISA. 

Kemudian, untuk skor rata- 
rata matematika, yakni 370 se- 
dangkan skor rata-rata OECD 
487atau peringkat 72. Selanjut- 
nya, untuk sains skor rata-rata 
siswa Indonesia, yakni 389 
sedangkan skor rata-rata OECD 
adalah 48gatau peringkat 70. 

Presiden meminta, pemba- 
talan UN tahun ini dijadikan 
momentum untuk merumuskan 


ulangsistem evaluasi,standar — ngan standarinternasional PISA. 
dasarpendidikandan menengah Kelima strategi ini nantinya da- 
secaranasional “Apakahdalam pat meningkatkan kualitas pem- 
pengendalian mutu pendidikan — belajarandan hasilnyaakanter- 
secara nasional hanya menggu- lihat pada 2024-2025. 
nakan UNatau bisa juga standar Strategi pertama yang akan 
yang dipakai secara interna- dilakukan, yakni mengubah 
sionalsepertiPISA,”ujar Jokowi. standar penilaian UN menjadi 
Selainitu, Presidenjugame- — asesmen kompetensi minimum 
mintaagardilakukan perbaikan — yangsesuai PISA. “Soal-soalnya 
proses belajar. Terutama, dalam — pun melekat dengan PISA, tapi 
hal penggunaan teknologiinfor- — karena PISA hanya untuk usia 15 
masi dan komunikasi serta per- — tahun maka kami akan menu- 
baikan lingkungan belajarsiswa, — runkan keSD, SMP, SMA," ujar 
termasuk motivasi belajar,dan dia. 
menekan tindakan perundungan Kedua, pemerintah juga akan 
disekolah. “Survei PISAdanjuga — melakukan transformasi kepe- 
evaluasi UN terdapat hubungan — mimpinan sekolah. Sehingga, 
kuat antara kondisisosialeko- — guru-guru terbaik yang akan 
nomisiswadengancapaian hasil — menjadi kepala sekolah di ber- 
UN atau skor nilai PISA," ujar — bagai daerah mendapatkan flek- 


Jokowi. 





sibilitas dan otonomi dalam 





Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan (Mendikbud) Nadiem 
Makarimmenyiapkanlimastra- — malisasi beban administrasi 
tegi untuk meningkatkan kua- Ketiga, Mendikbud akan me- 
Iitas pendidikan di Indonesiade- — ningkatkan kualitas pendidikan 


di era kepemimpinannya. “Ter- 
kait usulan penyesuaian gaji 
pimpinan KPK sudah disampai- 
kkanatau diajukan oleh pimpinan 
lama, zaman Pak Agus Rahardjo 
dan kawan-kawan,” ujar d 

Firli menegaskan, saat ini, 
KPK tidak akan melakukan pem- 
bahasan terkait hak keuangan 
dan fasilitas pimpinan KPK. 
Seluruh jajaran lembagaant 
korupsi, lanjut Fili, fokus mela- 
kukan pencegahan, koordinasi, 
dan monitoring pengadaan ba 
rang dan jasa dalam upaya pena- 
nganan panyebaran Covid-19. 

“Jadi, kalaupun ada usulan 
tentanghak keuangan pimpinan 
KPK, kami semua pimpinan me- 
minta dibatalkan dan tidak diba- 
has," kata Firli. mede masalamil huda 

















profesi guru. Nadiem menyebut, 
Kemendikbud akan membuka 
program profesi guru lokal dan 
internasional. “Jadi, pabrik guru 
kita harus diperbaiki dan diting- 
katkan kualitasnya,” kata dia. 

Keempat, melakukan trans- 
formasi pengajaran yang sesuai 
dengan tingkat kemampuan sis- 
wa. Kurikulum yang disusun 
harus fleksibel dan sederhana 
serta berorientasi kompetensi. 
Pembelajaran juga dapat dibantu 
melalui platform-platform on 
ne atau daring. Dengan den 
kian, ia berharap, tak semua mu- 
rid mengerjakan tugas yang sa- 
ima, tapi sesuai dengan kemam- 
puannya. 

Kelima, Kemendikbud akan 
meningkatkan partisipasi ma- 
syarakat di bidang pendidikan, 
baik organisasi, perusahaan, dan 
kemitraan lainnya. Sehingga, ju- 
gadapat membantu meningkat- 
kan kualitas pembelajaran siswa. 

Medumas alami huda 











REPUBLIKA | SABTU, 4 APRIL 2020 3 


A3 


BANK INDONESIA Ak 


Bijak Bertransaksi, 
Cegeslv Penyebaran COVII9 -19 x 


1 Optimalkan penggunaan alat pembayaran nontunai 
untuk pembelian kebutuhan sehari-hari. 


£. GG Li 


mobile banking, uang elektronik OR Code Standar (ORIS) Li 
internet banking (Ayo #PakeORIS) 








2 Cuci tangan atau menggunakan cairan disinfektan 
setelah bertransaksi menggunakan uang Rupiah. 


Agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman, Bank Indonesia 
menetapkan 3 langkah kebijakan meminimalisir penyebaran 
COVID-19 melalui Uang Rupiah. 















1. Pengaturan setoran uang yang diterima dari perbankan/ 
PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah) TETAP SEMANGAT! 
BERSAMA, KITA BISA 


4 MELEWATINYA 
Karantina 14 Hari Penyemprotan Pengolahan dan distribusi 


disinfektan — kembali kepada masyarakat 


2. Penguatan higienitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
perangkat pengolahan uang Rupiah. 


3. Koordinasi dengan perbankan/PJPUR untuk 
memperkuat langkah-langkah pengolahan 
uang Rupiah dengan memerhatikan aspek K3 


(Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja). 
Tn 


#dirumahaja #BIWaspadaCOVID19 


D www.bi.go.id (@ #ankindonesiaChannel (9) BankindanesiaOfficial Gp Bank Indonesia @rari indonesia @ cone center 131 





4 


REPUBLIKA | SABTU, 4 APRIL 2020 












































JUMAT (3/4) JUMAT (314) | Jumtea | Kunjungan 
Frsetoo Samnza 644 Wo | MMAUANG MAL BEu $ Wi 
ks isman 
Dax 951736 5346 — AUD 10.032 9928 S 
en 6 537 & | dur TA aa umlah kunjungan 
Danone AT 385 tan wisman Jaruari- 
Wasdag PSAEESA asi aa An ia. Februari 2020 
aa NO Bag 21 mencapai 2 6juta kun- 
1g tas jungan. Angka itu turun 

Fangseg 325 3S | Pr 53 1s um aa aa un: 
Man EA TA 2 Pase Sasa 
StaitsTime 230525 CATAT | uap AN wan pada periode yang sama 
Iisa AEBAS Oa | 2G oo Ao 4 | tahun sebelummp sebo- 

PAN P  TPAN Mabatanamasa Aa Men 


























INDIKATOR 

















KERJA SAMA Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi, Chief Public Policy and Government Relations 
Gojek Shinto Nugroho, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Mamon Rusmono (dari kiril dalam sesi penandatanganan nota kesepahaman kerja sama 
Gojek dan Badan Ketahanan Pangan di Jakarta, Jumat (3/4). Melalui kerja sama ini, masyarakat dalam waktu dekat akan semakin mudah mendapatkan bahan 
pangan selama masa pandemi Covid-19. Kerja sama ini sejalan dengan prioritas Kementan untuk menjaga pasokan dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok 
selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia. 








Erick Pangkas Anak 


Cucu BUMN 


70 persen anak dan cucu BUMN akan 


dikonsolidasikan. 


IM MUHAMMAD NURSYAMSI, 
RETNO WULANDHARI 


JAKARTA — Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) secara 
bertahap akan melakukan konsolidasi 
terhadap anak dan cucu usaha BU- 
MN. Sebagai langkah awal, Menteri 
BUMN Erick Thohir menunjuk PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 
Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk, dan PT Pertam Persero) un- 
tuk memulai konsolidasi anak dan cu- 
cu usaha. Erick memerinci, Pertami 
naakan memangkas 25 anak dan cucu 
usaha, Telkom 20 anak dan cucu usa- 
ha, serta Garuda sebanyak enam anak 
dan cucuusah 

"Efisiensi ini bukan gara-gara Co- 
vid-19. Ini program yang sudah diren- 
canakan dari sebelumnya," ujar Erick 
nat konferensi pers digital di Jakarta, 
Jumat (3/4). 

Erick menyebut, kebijakan ini 
merupakan bagian dari langkah awal 
konsolidasi masif perusahaan pelat 
merah. Erick menyebut, dari total 11 
BUMN dengan 800 anak dan cucu- 

banyak 70 persenakan dikon- 
Ikan secara bertahap. Erick 
laskan, pemilihan konsolidasi 
terhadap anak dan cucu Telkomserta 
Garuda karena perusahaan itu telah 
melantai di bursa saham, 

"Mereka harus fokus ke bisnis inti- 


















nya, apalagi yang sudah Tbk (terbuka) 
itu harus transparan. Bagaimana pe- 
megang saham bisa percaya kalau ti- 
dak transparan dan tidak ada blue 
print yang jelas," ucap Erick. 

Selain itu, Erick mengatakan, Per- 
tamina juga akan mendorong anak 
usahanya untuk melantai di bursa, 
Hal ini merupakan bagian dari pe- 
ningkatan transparansi perusahaan. 

Telkom menyatakan, akan me- 
mangkas 20 anak perusahaan milik- 
nya yang dinilai tidak efisien. Ada be- 
berapa anak usaha yang overlapping 
sehingga kurang efisien," kata Di 
rektur Utama Telkom Ririek Ardian- 
syah, 

Ririek mengatakan, langkah res- 
trukturisasi anak usaha Telkom sudah 
direncanakan sejak tahun lalu. Dia 
optimistis, secara keseluruhan, pe- 
mangkasan ini akan berdampak po- 
sitif bagi perusahaan. 

Ririek mengungkapkan, total anak 
usaha yang dimiliki Telkom saat ini 
berjumlah 49 perusahaan. Dari 20 
'anak usaha yang direstrukturisasi, ada 
beberapa yang akan digabungkan atau 
merger. 

"Kita juga pertimbangkan ke 
depan Telkom seperti apa. Ada yang 
@imerger, kita harapkan bisa fokus ke 
bisnis utama Telkom," tutur Ririek. 

Ririek mengatakan, restrukturi- 
asi ini akan dilakukan secara berta- 








C8 





fokus ke bisnis 
intinya, apalagi 
yang sudah Tbk 
(terbuka) itu 
haru: 
Wansparan. 





hap selama periode 2020-2021. 


Minimalisasi PHK 

PT Garuda Indonesia (Persero) 
'Tbkakan melebur enam anak usah- 
anya, salah satunya Garuda Tauberes. 
Meskipun hal tersebut dilakukan, Di- 
rektur Utama Garuda Indonesia Irfan 
Setiaputra menjamin nasib pegawai 
di perusahaan yang dilebur tersebut 
tidak diberhentikan begitu saja. 

"Khusus aspek SDM, tidak ada 
yang melakukan rasionalisasi terha- 
'dap SDM di anak cucu usaha tersebut 
(perusahaan yang dilebur)," kata Ir- 
fan. 

Irfan memastikan, SDM didalam 
perusahaan yang dilebur akan dire- 
lokasi. Dengan begitu, Irfan menegas- 
kan, tidakakan ada penghentian kerja 


BNI Syariah Dorong Gerakan Debit Sedekah 


IM LIDAPUSPANINGTYAS 


JAKARTA — BNI Syariah melun- 
curkan fitur Smart Shadagah bekerja 
sama dengan dua lembaga amil zakat 
(LAZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasio- 
nal (Baznas) dan Aksi Cepat Tanggap 
(ACT). Smart Shadagah merupakan fi- 
tur pendebitan BNI iB Hasanah Card 
secara rutin setiap bulan untuk donasi 
melalui kerja sama dengan badan amil. 

Pemimpin Divisi Kartu Pembiaya- 
an BNI Syariah Rima Dwi Permatasari 
mengatakan, tujuan peluncuran fitur. 
tersebut untuk membantu masyarakat 
Indonesia dalam berbagi. Diharapkan, 
fiturini dapat memberikan kemudah- 
andonasi dan bisa lebih berkontribusi 
'untuk masyarakat yang terkena mu- 
sibah. 

"Salah satunya, terkait pandemi 
Covid-19 yang terjadi saat ini," kata Ri- 
ma kepada Republika, Jumat (3/4). 

Fitur Smart Shadagah diharapkan 
bisa semakin mengenalkan produk 
kartu pembiayaan BNI iB Hasanah 








(Card sebagai alat pembayaran utama 
leh masyarakat. Saat ini, BNT iB Ha- 
sanah Card merupakan satu-satunya 
kartu pembiayaan berdasarkan akad 
syariah yang diterbitkan bank umum. 
syariah. 

BNI Syariah berharap, fitur ini 
dapat diterima dan dimanfaatkan pe- 
megang kartu pembiayaan BNI iB Ha- 
sanah Card. Saat ini, BNI Syariah ma- 
sih menggandeng dua lembaga. Ke de- 
pannya, BNI Syariah terbuka untuk 
bekerja sama dengan lembaga lain. 

"Lokasi penyaluran bantuan adalah 
(daerah yang rawan pangan dandaerah 
yang mengalami bencana,” katanya. 

Hingga Desember 2019, outstand- 
ing pembiayaan BNI iB Hasanah Card 
sebesar Rp 345,76 miliar dengan jum- 
lah pengguna sebesar 312.535 nasabah. 
Pada 2020 BNI Syariah menargetkan 
transaksi kartu pembiayaan sebesar 
Rp 1.2 triliun dengan jumlah kartu BNI 
iB Hasanah Card pada akhir 2020 
sebanyak 350 ribu kartu. 

Sebelumnya, BNI Syariah dan 


Dompet Dhuafa bekerja sama mengga- 
lang dana wakaf untuk membangun 
rumah sakit (RS) penanganan wabah 
Covid-19. Direktur Kepatuhan BNI 
Syariah Tribuana Tunggadewi berha- 
rap kerja sama ini bisa membantu 
masyarakat dalam menghadapi wabah 
tersebut. 

Kerja sama BNI Syariah dengan 
Dompet Dhuafa, mencakup pemba- 
ngunan fasilitas kesehatan untuk pa- 
sien Covid-19 berupa RS Container Co- 
vid-19 di RST Dompet Dhuafa di Pa- 
rung, Bogor, Jawa Barat. RS Container 
Covid-19 terdiri atas 10 rangkaian dan 
difungsikan sebagai ruang isolasi, 
bersifat portabel, ramah lingkungan, 
proses pembuatan cepat, dan tahan 
lama. 

Penggalangan dana untuk RS Con- 
tainer Covid-19 bersama Dompet 
Dhuafa dihimpun melalui platform 
Wakaf Hasanah BNI Syariah. Ditar- 
getkan, dana yang terkumpul dalam 
program ini sebanyak Rp 250 juta. 

Med-atmadfikrinoor 





kepada SDM setelah perusahaannya 
dileburkan. 

Dia menambahkan, saat ini, pro- 
ses melebur enam anak usaha Garuda 
Indonesia masih terus dilakukan. 
"Mudah-mudahan, bisa kita selesai- 
kan. Teman-teman di anak perusa- 
haan dan cucu perusahaan itu sudah 
kita informasikan. Begitu juga dengan 
kebijakan dalam rangkaian rasio- 
nalisasi,” ungkap Irfan. 

Irfan mengatakan, PT Garuda 
'Tauberes akan dilebur ke dalam PT 
Garuda Indonesia untuk memaksi- 
mmalkan bisnis kargo yang selama ini 
juga dijalankan oleh maskapai nasio- 
al tersebut. 

PT Pertamina (Persero) juga me- 
imastikan tidak akan ada PHK karya- 
wan. Direktur Utama Pertamina 
ke Widyawati menjelaskan, perusa- 
haan akan melakukan peleburan 25 
anak usaha dan cucu perusahaan. Un: 
tuk tahap pertama, tahun ini per- 
usahaan akan melikuidasi tujuh per- 
usahaan dan mendivestasi satu per- 








i dengan amanat pemerin- 
tah bahwa tidak akan ada (ay-offda- 
lam kebijakan ini, Ada beberapa orang. 
adalah penugasan Pertamina sehing- 
ga bisa kami tarik." ujar Nicke. 

Nicke menjelaskan, nantinya be- 
berapa anak usaha yang mengalami 
divestasi akan berkoordinasi dengan 
pemegang saham. "Yang divestasi, ka- 
imi pastikan seluruh karyawan akan 
direkrut oleh pemegang saham yang 
baru,” jelasnya. minan ratsirahyusubkt 
exahmadfkrimcor 





Kementan 
Gandeng Gojek 
Distribusi 
Pangan 


IM DEDY DARMAWAN NASUTION 


JAKARTA — Kementerian Pertanian 
(Kementan) menggandeng Gojek untuk kerja 
sama distribusi pangan secara gratis. Kerja 
sama itu dilakukan untuk mendukung kebi- 
jakan pemerintah dalam menerapkan pem- 
batasan sosial selama penanganan wabah 
Covid-19, 

"Saya apresiasi kerjasama dengan Gojek 
karena untuk menyikapi tantangan sekarang 
kita harus tangani dengan cara-cara baru," 
kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, 
Jumat (3/4). 

Syahrul menyatakan, sesuai instruksi 
Presiden Joko Widodo, kementerian teknis 
terkait wajib memastikan ketersediaan 11 
bahan pangan pokok untuk masyarakat. 
Terlebih lagi, pada akhir April 2020 Indone- 
sia akan memasuki Ramadhan dan secara 
musiman permintaan pangan akan naik, 

Sebelas komoditas yang wajib dipastikan 
ketersediannya, yakni beras, daging dan telur 
ayamras, daging sapi, minyak goreng, Zula 
pasir, cabai merah keriting, cabai rawit, ba- 
wang merah, serta bawang putih. Ia pun me- 
minta agar Seluruh kepala dinas di setiap 
daerah bisa mengikuti kebij: 
pemerintah pusat dalam mengamankan 
distribusi pangan. 

Kepala Badan Ketahanan Pangan 
mentan Agung Hendriadi menjelaskan, kerja 
sama dengan Gojek ditujukan untuk mem- 
permudah distribusi 11 bahan pangan pokok 
tersebut, Masyarakat yang memb: 
tuhan pangan di Toko Mitra T. 









































ya pengirimannya. 
dak perlu membayar biaya antar 
sehingga gratis. Biayanya akan dibeba 
kepada Kementerian Pertanian. Kami 
akan membayar, s 
di Gojek," ujar Aguni 

Ia pun memastikan, layanan ti 
tidakakan memengaruhi harga pangan yang 
dibeli konsumen. Sementara, para penge- 
mudi ojek online setidaknya bisa memper- 
oleh penghasilan tambahan dari kerja sama 
tersebut. Kerja sama Kementan dan Gojek 
secara bertahap akan diberlakukan di 3.500 
"Toko Mitra Tani yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 






















Bawang impor tiba 

Pasotan mpor bawang bombal mulai 
tiba di Indonesia. Syahrul berharap, seiring 
masuknya pasokan impor, harga di tingkat 
konsumen diharapkan berangsi n 
hingga kembali pada level normal, 

Kita sudah saksikan impor bawang 
bombai mulai beruturut-turut masuk ke In- 
donesia. Kita harap, ini bisa tabilkan keter- 
sediaan yang ada," kata Syahrul, 

Syahrul mengatakan, tahap pertama 
yang tiba di Indonesia merupakan impor ba- 
“wang bombai dari Selandia Baru. Total pa- 
sokan yang masuk pada tahap pertama se- 
banyak 10 kontainer atau setara 260 ton oleh 
PT Tunas Maju Mandi: 

Ia mengakui, sempat terjadi panic buy- 
ing dari para konsumen, Hal 



























mentara seluruh pasokan 
negeri. Oleh sebab itu, pasokan bawang bom- 
bai yang perlahan mulai masuk ke Indonesia 
diharapkan dapat ke berbagai daerah, 
Direktur Jenderal Hortikultura Kemen- 
tan Prihasto Setyanto menambahkan, Keme- 
ntan telah menerbitkan Rekomendasi Impor 
Produk Hortikultura (RIPH) sebanyak lebih 
277ribu ton hingga awal April 2020. 
medsahmadikrinear 














& 


ana Lellahi Wo Inna laihi Pagi an 


Segenap Direksi dan Karyawan 


REPUBLIKA 


mengucapkan turut berdukacita atas wafatnya 


Sanih binti Hasan (74 th) 
(ibunda Yuda Afriyadi 


Wafat: Kamis pukul 11.20 WIB 
Alamat Duka: 
JL Mujair III RT 04/04 Bambu Apus, Pamulang 
Telah dimakamkan: 
Kamis, 2 April 2020, di TPU Seroja Bambu Apus, Pamulang 
Semoga almarhumah mendapatkan ampunan atas segala 


khilafnya, dan diterima amal shaleh disisi Allah Subhaanahu 


:. Wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran 
s1 dan ketabahan. Aamiin, ya Rabbal Aalamiin. 





, Divisi Sirkulasi) 























Opini 


sekretariatOrepublika.co.id 


5 


REPUBLIKA | SABTU, 4 APRIL 2020 





TAJUK 


Mari Berempati 


nsiden penolakan warga disejumlah daerah di Tanah Air 
terhadap proses pemakaman jenazah terinfeksi Covid-19 
sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan, dilaporkan 
ada warga yang tega melempari petugas dengan batusaat 
'akan memakamkan jenazah yang terinfeksi virus korona jenis 
baru tersebut. Peristiwa seperti itu sesungguhnya tak boleh 
terjadi di negeri yang religius, seperti Indonesia ini. Ajaran 
'agama mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan 
memuliakan jenazah. Setiap orang di dunia ini, tak mengenal 
status sosial dan agama, bisa menjadi korban keganasan virus 
Covid-19, Dan, terinfeksi virus korona bukanlah sebuah aib. 

Fenomena penolakan warga terhadap proses pemakaman 
jenazah terinfeksi Covid-19 ini menandakan lemahnya edukasi. 
Ketidaktahuan masyarakat sangat mungkin menjadi pemantik 
terjadinya penolakan tersebut. Ketidaktahuan atau kurangnya 
edukasi membuat masyarakat sekitar pemakaman takut dan 
panik. Mereka khawatir tertular Covid-19 jika jenazah tersebut 
dimakamkan di sekitar permukiman mereka. Karena itu, pe- 
merintah pusat dan daerah harus semakin gencar mengedukasi 
masyarakatnya. Edukasi ini harus dilakukan hingga ketingkat 
RT dan RW. Masyarakat harus diberi pemahaman sejelas-je- 
lasnya. Libatkan juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat 
untuk mengedukasi masyarakat terkait Covid-19 ini di tingkat 
akar rumput. 

Rendahnya pemahaman masyarakat juga telah mengaki- 
batkan sejumlah tenaga medis yang menangani Covid-19 meng- 
alami diskriminasi, Bahkan, ada tenaga medis yang sampai 
diusir dari tempat tinggalnya, Padahal, kita semua berutang 
budi kepada para tenaga medis yang mempertaruhkan nya- 
wanya demi merawat dan menyembuhkan para pasien yang 
terkena Covid-19. Di tengah krisis alat pelindung diri (APD), 
para tenaga medis berjuang di garis depan. Tak sedikit tenaga 
medis, baik dokter maupun perawat yang terinfeksi Covid-19. 
Bahkan, sejumlah tenaga medis gugur akibat ganasnya virus 
korona ini. Terobosan yang dilakukan sejumlah pemerintah 
daerah untuk menyediakan tempat khusus bagi tenaga medis 
yang menangani Covid-19 patut diberi apresiasi. 

Dalam situasi seperti ini, semua masyarakat di Tanah Air 
sudah seharusnya mendukung dan memuliakan para tenaga 
medis yang berjuang menyelamatkan nyawa anak bangsa. 
Masyarakat pun sudah selayaknya memberi dukungan dan 
simpati kepada pasien dan keluarga yang anggota keluarganya 
terinfeksi Covid-19 ini. Jangan sampai ada lagi diskriminasi. 
Mari kita tumbuhkan empati, Kita semua juga bisa menjadi 
korban Covid-19 ini. Apakah kita mau diperlakukan buruk? 
Karena itu, kita berharap tak ada lagi insiden penolakan ter- 
hadap pemakaman jenazah terinfeksi Covid-19. Mari kita bahu- 
membahu memutus rantai penyebaran virus korona yang setiap 
hari terus menelan korban jiwa itu. 

Hingga Jumat (3/4), jumlah kasus positif Covid-19 bertam- 
bah 196 dalam kurun waktu 24 jam. Menurut Juru Bicara Pe- 
merintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, total 
kasus positif korona di Indonesia sudah mencapai 1.986, Total 
kasus yang meninggal dunia mencapai 181 orang. Hal yang per- 
lu diketahui oleh masyarakat, infeksi Covid-19 ini bisa disem- 
buhkan. Total pasien yangsembuh sudah 134 orang, Konstitusi 
telah mengamanatkan kepada negara untuk melindungi sege- 
nap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk dari bahaya 
Covid-1g ini. Namun, mencegah kian menyebarnya Covid-19 
bukan hanya tugas pemerintah. Seluruh elemen bangsa harus 
bersatu. Dengan empeti dan solidaritas dari seluruh anak bang- 
sa, kita optimistis bisa melalui ujian berat i 























SUARAPUBLIKA 


Mengakhiri Polemik 


Setiap jenazah mempunyai hak untuk dikeburnikan. Terutama 
dalam Islam, wajib dikebumikan secara layak, apa pun keadaannya 
Namun, sangat disayangkan, apa yang kita simak di pemberitaan. 
Berbagai daerah menolak jenazah korban korona dikebumikan di 
tempatnya, 

“Alasannya, yakni warga di daerah tersebut takuttertular virus 
korona, Padahal, menurut MUI pusat dan para pakar terkait virus, 
korona tak akan berkembang pada mayat. Artinya, bila prosedur 
penanganannya sudah memenuhi standar, akan aman. 

Maka Itu, untuk mengakhiri polemik ini, sosialisasi diperlukan 
sejak dini, Bagi pihak terkait, wajib memberikan penjelasan yang 
gamblang kepada masyarakat. Tujuannya agar kondisi tetapaman 
dan jenazah bisa dikebumikan dengan lancar. 


Sri Ratna Puri, Bogor 


Bijak Melepas Narapidana 


Kementerian Hukurn dan HAM (Kemenkumham menerbitkan 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HHt-19.PK/01.04.04 
tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 
Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk membebaskan 30 ribu 
narapidana dewasa dan anak. 

Melalui peraturan baru, napi narkoba dan korupsi dibebaskan. 
Hal ini tentu menjadikan masyarakat bertanya-tanya, apakah di 
situasi wabah sepert ini, tindakan tersebut tepat diberlakukan. Sebab 
lika tidak, keamanan masyarakat menjadi sulit ditegakkan. 

Perlu kerja sama yang solid di antara pemegang kebijakan, 
Jangan sampai upaya para penegak hukum menjadi sia-sia dengan 
kembalinya pelaku kerusakan di tengah umat. Sebab jika tidak, 
kesejahteraan akan sulit dicapai. 


Lulu Nugroho, Cirebon 





PT Bakda Pandemi 


FATHUL WAHID, Rektor Universitas Islam Indonesia 


Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 telah mengubah pola hidup miliaran manusia 
di seantero jagat. Indonesia pun tidak lepas darinya. Kerja dari rumah, seakan menjadi 
kelaziman baru dengan berbagai catatan. 


i dunia pendidikan, 
pembelajaran daring 
yang mewujud dalam 
beragam moda dan 
strategi, menjadi kenis- 
cayaan karena pilihan 
lain tidak banyak. Do- 
sen dan mahasiswasa- 

ma-sama mencari takaran pembelajaran 

yang pas, terutama yang belum terbiasa de- 
ngannya. 

Kritik dan kegalauan pun muncul mengi- 

ringi praktik baru ini. Sesuatu yang wajar 

karena keadaan memaksa kita melakoni pola 
hidup baru. 


Pencelik mata 

Praktik pembelajaran daring ternyata 
tidak selalu seindah yang dibayangkan orang, 
“Apalagi jika menengok sedikit ke belakang, 
ketika diskusi tentang disrupsi dalam pem- 
belajaran yang diprediksi menjadikan banyak 
perguruan tinggi (PT) gulung tikar. 

“Apakah keyakinan tersebut masih valid, 
terutama dalam konteks Indonesia, paling 
tidak dalam horizon waktu satu dekade men- 
datang? Situasi ini dapat menjadi pencelik 
mata. 

Saat ini, semakin mudah meyakinkan 
orang, disparitas digital di Indonesia masih 
sangat tajam. Disparitas ini tidakhanya ter- 
kait lokasi geografis, tetapi juga status ke- 
majuan. 

PT dengan perbedaan lokasi, kematangan 
kesiapan digitalnya bisa sangat berbeda. Fak- 
taini seharusnya juga mencelikkan mata kita 
bahwa kebijakan tunggal untuk seluruh wila- 
yah Indonesia akan menemukan banyak 
hambatan di lapangan. 

Faktor disparitas konteks harus selalu 
dimasukkan dengan serius sebagai konsi- 
derans dalam setiap kebijakan. Karena itu, 
tidak perlu kaget jika kebijakan pembelajaran 
daring untuk seluruh PT menimbulkan ke- 
gundahan baru. 

Untuk saat ini, yang mungkin dilakukan 
adalah kontekstualisasi sebatas daya dukung 
lembaga. Pada situasi pandemi Covid-1g ini, 
kita tak punya kemewahan mendapatkan op- 

lain. Ruang tolerasi dan kompromi harus di- 
buka. Kita mesti belajar mengelola ekspetasi. 
































Beberapa skenario 

Karena itu, membayangkan PT di Indo- 
nesia bakda pandemi Covid-19 mereda, sa- 
ngat menarik. Apakah pembelajaran dan pro- 
ses bisnis daring dengan semua cerita ikut- 
annya, mengubah bagaimana PT mengelola 
dirinya? 

Mari kita bayangkan beberapa skenario 
masa depan. Pertama, sebagian PT' akan me- 
narik pelajaran dari situasisaat ini. Mereka 
akan serius memperbaiki kualitas dan kapa- 
sitas layanan teknologi informasinya. 








Artinya, kapasitas tersebut tidak hanya 
untuk mendukung pembelajaran daring, tetapi 
juga proses bisnis dan layanan digital lainnya. 
Integrasi layanan digital, mulai dari adn 
mahasiswa baru sampai dengan pelacakan 
alumni akan menjadi salah satu prioritas. 

Produksi konten pembelajaran yang lebih 
bermutu akan mendapat perhatian lebih. Tak 
ketinggalan, beragam program peningkatan 
kapabilitas dosen akan menemukan momen- 
tum baru, 

Sebagian rektor yang dulunya pelit, 
mungkin akan menggelontorkan tambahan 
vestasi dalam bidang teknologi informasi. 
PT kelompok pertama ini akan membuat 
lompatan karena adanya kombinasi visi baru, 
kesadaran bersama, dan dukungan sumber 
daya, 

Kedua, sebagian PT akan menemukan 
kesadaran baru, melihat urgensi untuk ber- 
ubah, tapi dukungan sumber daya tidak cu- 








kup tersedia. Kelompok ini dituntut cerdik 
dalam membuat perencanaan, termasuk daf- 
tarprioritas. 

Untuk itu, diperlukan pengetahuan cukup 
dan eksposur memadai terhadap ide-ide se- 
rupa yang sudah ditranslasikan di konteks 
lain. 

Jikaini dilakukan, perubahan akan ber- 
jalan perlahan tapi pasti. Semakin lama, in- 
frastruktur yang sudah terinstal akan men- 
jadi basis peningkatan skalabilitas dan la- 
yanan baru. Namun, ketika peluang mem- 
percepat perubahan terlihat, harus diman- 
fantkan sebaik mungkin supaya tidak kehi- 
Jangan momentum bakda Covid-19, 

Ketiga, sebagian PT kemungkinan kem- 
bali ke bisnis seperti sedia kala, Tidak banyak 
perubahan drastis yang direncanakan dan 
dieksekusi. Kalaupun ada, lebih sebagai upa- 
ya mendapatkan legitimasi. 

Mengapa ini mungkin terjadi? Pertama, 
setiap PT mempunyai nilai unik sebagai pi- 
jakan. Ini bukan nilai indah yang termaktub 
dalam dokumen atau terpampang dalam 
bingkai di dinding, Nilai paling menentukan 
adalah yang terinternalisasi di benak pe- 
ngelola PT, 

Yang jelas, tak semua nilai ini kompatibel 
dengan ide peningkatan kualitas layanan dan 
kinerja akademik yang tulen. Kedua, tidak 
semua pengelola PT'sensitif dengan perubah- 
an lingkungan. Mentalitas "gini aja bisa" 
menjadi jebakan dan mengekang gerak. 

Skenario ketiga, mungkin terlihat jahat 
dan menakutkan. Jika kita ingin mengelak, 
pertanyaannya, "Siapa yang dapat menjamin 
bahwa skenario ini tidak mungkin terjadi?" 


Epilog 

Warga PT yang berakal sehat akan mena- 
rik pelajaran berharga dari pandemi saat ini, 
Pola hidup baru di dunia PT beberapa pekan 
terakhir dan mungkin masih berlanjut, semo- 
ga tak lama, memantik kesadaran baru yang 
bisajadi pijakan untuk lompatan ke depan, 

Masa depantersebut tidak harus berada 
dalam horizon waktu yang jauh, tetapi bisa 
kita mulai dari esok hari. Kita memang tidak 
memastikan setiap perubahan akan mem- 
bawa pada kemajuan, tetapi semua sepakat 
bahwa untuk maju, PT harus berubah. m 























Empon-Empon dan Antibodi 


MUHAMMAD YANIS MUSDJA, Dosen Farmakologi Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Jakarta 





ntuk pengobatan penyakit yang 
disebabkan virus korona, sampai 
saat ini belum ditemukan obat dan 


Orang yang bisa sem- 
buh hanyalah yang antibodinya kuat untuk 
mengalahkan virus korona atau Covid-19 
tersebut. 

Karena itu, alternatif terbaik saat ini un- 
tuk melawan virus korona adalah mening- 
katkan kemampuan antibodi, yang bisa mela- 
wan Covid-19 dengan menggunakan obat/ra- 
muan yang bisa meningkatkan antibodi 
tubuh (immunomodulator) dari bahan alam 
yang sudah terbukti sebagai antivirus dan 
antibakteri. 

Empon-empon adalah salah satu obat al- 
ternatif yang terbaik saat ini. Empon-empon 
umumnya terdiri tas jahe putih, jahe merah, 
kunyit, temulawak, jeruk nipis, kayu manis, 
dan serai 

Masing-masing tanaman empon-empon 
ini, menurut hasil penelitian ilmiah telah 
terbukti berkhasiat sebagai immunomodiula- 
tor pada beberapa antibodi spesifik dan me- 

katkan kemampuan aktivitas dan ka- 
pasitas sel fagosit dalam menelan bakteri, vi- 
Tus, dan zat-zat antigen. 

“Sedangkan jahe dan jeruk nipis, telah 
terbukti berkhasiat mencegah dan mele- 
mahkan virus pernapasan untuk berkembang 
biak dalam saluran pernapasan. 

Memang belum ada penelitian ilmiah 
yang membuktikan empon-empon dapat me- 
'merangi virus korona, tetapi dalam farmasi 
umumnya senyawa kimia yang serupa akan 
mengobati penyakit serup: 

Karena kandungan kimia padatanaman 
empon-emponselamaiini telah terbukti bisa 
memerangi beberapa virus saluran perna- 
pasan, kemungkinan besar empon-empon 
bisa memerangi virus korona yangjuga ber- 
kembang biak pada saluran pernapasan. 

'Antibodi dalam tubuh ada yang bekerja 























nonspesifik dan spesifik. Antibodi yang 
nonspesifik, umumnya terdiri atas sel-sel 
makrofag yang dihasilkan sel-sel darah putih 
dan bekerja menelan virus, bakteri, dan ben- 
daasing lainnya yang tidak diperlukan tubuh 
dan kemampuan untuk menelan terbatas, 

Agar kemampuannya untuk menelan me- 
ningkat diperlukan senyawa immunomodu- 
lator. Sedangkan antibodi spesifik jenisnya 
jutaan dalam tubuh dan dihasilkan oleh sel- 

1 B. Kerja antibodi spesifik ini umumnya 
ibarat anak kunci dengan gemboknya. 

Antibodi spesifik ini sebagian besar tidur. 
Bila ada senyawa kimia tertentu merangsang- 
nya (vaksin), dia akan terbangun dan mem- 
perbanyak diri. Kerja empon-empon dalam 
tubuh, lewat kerja immunomodulator-nya 
diharapkan meningkatkan aktivitas dan 
kapasitas sel makrofag menelan virus korona. 

Di samping itu, satu tanaman obat 
umumnya mengandung lebih dari 100 se- 
nyawa kimia. Pada empon-empon, ada ratus- 
an senyawa kimia yang berkhasiat. Kerja se- 
nyawa kimia tanaman ini, umumnya ibarat 
sinergi lidi pada sapu lidi. 

Bilahanya satu lidi yang bekerja, dia tidak 
kuat, tetapi bila gabungan lidi pada sapu lidi, 
dia sangat kuat. Dari ratusan senyawa kimia 
yang ada pada empon-empon diharapkan sa- 
ling bersinergi melawan viruskorona. Ada yang 
bekerja spesifik dalam mengikat antigen virus 
korona sehingga virus koronaini menjadi mati. 

Menurut pakar immunomodulator ba- 
han alam, Labro (2000), bahan alam yang 
bekerja sebagai antivirus, antibakteri, dan 
immunomodulator, seperti pada ramuan 
empon-empon lebih efektif mengalahkan 
virus dan bakteri daripada bahan alam yang 
hanya bekerja sebagai immunomodulator. 

Virus atau bakteri yang sudah dilemah- 
kan senyawa kimia pada tanaman tersebut, 
lebih mudah diikat antibodi spesifik serta 
mudah ditelan sel-sel makrofag. 

















Jika kita amati data dari waktu ke waktu 
yang dibuat oleh Corona Jakarta.go.id dan 
Worldometer-info sejak 25 Maret yang lalu 
sampai saat ini, menunjukkan bahwa kondisi 
antibodi orang Indonesia cukup lemah dalam 
melawan virus korona, 

Persentase angka kematian (mortality) 
dibandingkan jumlah yang sakit (morbidity) 
di Indonesia termasuk nomor dua tertinggi 
didunia, setelah Italia. Persentase penderita 
Covid-19 yang meninggal di Indonesia sekitar 
8,5 persen, sedangkan di Italia sekitar 9,25 
persen. 

Di Cina, tempat sumber penyakit virus 
korona, persentase yang meninggal sekitar 
4,03 persen, di India sekitar 2,2 persen. In- 
dia dan Cina adalah dua negara yang disa- 
rankan para ahli obat tradisional inereka un- 
tuk meminum obat tradisional, 

Di India, banyak diminum obat tradisio- 
al ayurveda untuk melawan virus korona. 
Para ahliayuverda menyatakan, dengan me- 
minum rutin obat ini akan memperkuat 
sistem kekebalan tubuh manusia. 

Mereka menekankan, mimba azadirach- 
ta indica), amalaki atau amla (emblica o 
cinalis), kutki (picrorhiza kurroa), gudu- 
chi/glioy (tinospora cordifolia), dan tulsi 
(basil) adalah immunomodulator dan men- 
cegah infeksi, termasuk virus korona, 

Di Cina, mereka meminum obat tradisio- 
nal yang disebut dengan “shuanghuanglian”, 
Ramuan ini adalah campuran bungahoney- 
suckle dan forsythia, di antara bahan-bahan 
lain. 

Ramuan ini banyak diminum masyarakat 
Cina setelah dua lembaga penelitian yang 
didukung pemerintah menerbitkan studi 
yang mengatakan, tanaman itu efektif men- 
cegah virus korona. Obat tradisional Cina 
lainnya yang banyak diminum adalah guizhi 
tang, isi utamanya adalah jahe dan kayu 

. 























ma 


Manar SK. 




















Mma Murtanan mr KAU MAA YarS Merr Sr Gong SA Baba Pon San samba Yama 
panrnar AD Kep MEA Pep Penang Aa SL Kapal Dipa OP Wa Mameld—— Dil, 
pati emng taka Selinda An Setrtin BEKU Mr howah kek San tp Ma Serat dahi Feya Zemir drake bat Kami 
Me mn (GA Sar Me: KE MESUM to Mz da Dra Bana pa Ryo RNNNvaMmad TAN nanya mona #runydunady ma da 
Detak Pakan Kran Iksan Kpn tan ag As Sya ka Sony Ap Re Loe An BANA Sal en Sl Arahan? cra Akan jaran enyinbanan Bawah 
Ian Lp an Demaan Se Atas Do Sin Ow Modena 20 Mlyam Ed) Nam E8 Aura Aca Sin Maa, Huarkinawa MA Man Hada 
#etakr #bakuna aman MADU MeMEnaPangan US Member At Langdat 3 Mamasa Mponmadhsa Wara SeruNin MM ka. Oonmara ARTA 

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor — Veransidona Pon Asy Medan Saras Seyansida LM Tina da vindin My Pap BartangNoOyoap, Gia Amanda aka SATA Di ama: sena 

pembaruan media massa Indonesia. Harian ini membari Pakar pastsmaOdor La Up Dag MA SA KN Bem Aan DN 

Warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut. Pes We ra MK dna Ap Sya ah Wr TU AMmna rn TA La pi Aa an ti 

pandang surat kabar negeri Ini Sebagai koran, kemudian #etaktrSenr: Para ARA ME Man MR DANG AM Sa KAK han BETINA MENAN NN BTODA. Okta Opermbak ANA 

portal berita pertama di Tanah Air, media Ini melahirkan AEng2 gni aa LA KALA DAN ANA Mn Laa DANA NANuiNean 

knambangan baru dalam ta Informasi. Republik dai Se aan PA PE DEA SNN rp TE ap Lam Da SN MANGAN MI MAP DN PEN MUA NO2 Tren MANA 

ami kemaslahatan bangsa, penaar manisat unbukamesta. ji ian GO Waras tau Set 10) Seyandk Sub At da Weyalna Modi am Ta A3 Mad ran St ASaro Gn 
(ata plasan: NgoIa MIA Sora RNgo MUWOR DI MSoAA Gear Aahan wr Baya MMO rta nun Aneka 


“Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan dterbikan menpadi 
mike Harian RepobUka Semua wartawan Hatan Republika dibekali 
tanda penganatdantdak menerima maupin memmikaimpslandari 
Siapa un Semua si rukcUoisan Yang berasal dari lur, 
Sek alan pergte paid piston serah mmg nggang 
aa Kapat agak Dar bera ngetan 


MAHAKA GROUP 


atom Dora, Say Mandor 
Ren and Mr ah. Ara 
Meamal nasa Ardtwn. 
para 

Sertara tataka: 

tenda Sea 

Pemakda anatara 

(ama Semosatasran jo nela 
Mimin Poonam 
Pemakan IY-jatng pm: 

(era 2Sram apem 
Mafandg terdotatasi 





PEN Fa Ka Mean 22 Pa MAP Sl DAS Zen Ora 





Ana 
Mean 
PERAK agan mi mamc estate 
ella 

Pe pa lowongan 


Maman 
Menko meter Ungpio.O tndngi 
Peka Djan ben PPN da LE KA SS 
An  ei 
MERpAaSerea Pena Srat Kar AE TS Na METE UN 


Marga erangan DADI SDN 
Margatewran paauaa15500 pecel 
Marga Ceeran Lv R20 px eng raman og Ke 


Mekening Bank an PT Repubika Media Mandiri 
Bank BSM. C3 Wang Bares Na R01 33 
Bari Manda Can Wang Ban AM 12711 210602 





Bat, Cm Waringin No fe 77 
Bam BA Can Ga Ba No RAMA KA 
BIKE Gara Kama Na Re 21 SAN 


6 


REPUBLIKA | SABTU, 4 APRIL 2020 





AANTISIPASI 
COVID-19 


Pekerja melayani 
pembeli dari balik 
plastik pembatas di 
sebuah apotek di 
kawasan Pasar Baru, 
Jakarta Pusat, Jumat 
(3/4). Penggunaan 
plastik pembatas 
tersebut bertujuan 
untuk mengantisipasi 
penyebaranvirus 
korona atau Covid- 19. 








RW Siaga Covid-19 Di 


Seluruh RW di Kelurahan Depok Jaya sudah 
membentuk Kampung RW Siaga Covid-19. 


 RUSDY NURDIANSYAH 


DEPOK — Seluruh rukun warga 
(RW) di Kelurahan Depok Jaya, Ke- 
cumatan Pancoran Mas, Kota Depok, 
“Jawa Barat, telah membentuk Kam. 
pung RW Siaga Covid-19. Hal itu dila- 
kkukan untuk mengikuti Surat Edaran 
(SE) Wali Kota Nomor 443/166- 
huk/DPKP tentang Pembentukan 
Kampung RW Singa Covid-19. "Di 
wilayah kami ada 1g RW, dan alham- 
dulilah semuanya sudah terbentuk 
Kampung Siaga RW Covid-19," ujar 
Lurah Depok Jaya, Herman, di kan- 
tornya, Jumat (3/4). Menurut Her- 
man, tugas utamaSatuan Tugas (Sat- 
gas) Kampung RW Siaga Covid-19 
adalah melakukan penjemputan apa- 
bila terdapat warga yang ingin mem- 
berikan donasi dan menginventarisasi 
warga yang perlu bantuan ekonomi 
Mereka yang masuk kategori ra- 
wan, seperti ibu rumah tangga (IRT) 
yang hidup sendiri, warga renta, 
Serta penghuni rumah yang memiliki 
pekerjaan. "Belum lama ini kami juga 
memberikan bantuan sembako ke- 
pada 20 kepala keluarga (KK) pra- 
sejahtera dan anggarannya didapat 
dariswadaya murni," ucap Herman, 
Dia menjelaskan, Satgas Kam- 
pung RW Siaga Covid-19 dari unsur 
Puskesmas Depok Jaya juga intens 














melakukan imbauan menggunakan 
mobil ambulans dengan mengelilingi 
wilayah untuk mengingatkan warga 
tentang bahaya penularan wabah 
virus korona. Herman menyebut, 
terhitung sejak Jumat (27/3), semua 
masjid di wilayahnya tidak lagi 
menggelar shalat Jumat seusai 
instruksi Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Selain itu, satgas juga mela- 
kukan penyemprotan disinfektan 
secara serentak di 14 RW. "Pada ini 
nya satgas kami siap untuk men- 
cegah dan memutus mata rantai 
penyebaran virus korona di wilayah 
Depok Jaya," tuturnya. 

Ketua RW 13 Kelurahan Depok 
Jaya, Matalih, mengajak masyarakat 
untuk patuh dan mengikuti anjuran 
pemerintah, Dia menegaskan, semun 
yang dilakukan itu bertujuan untuk 
menekan penyebaran virus korona. 
Pihaknya tidak bosan untuk mening- 
katkan edukasi kepada warga ten- 
tang bahaya wabah yang belum 
ditemukan obatnya tersebut. 

Dengan terbentuknya kesadaran 
tingkat tinggi, diharapkan tidak ada 
lagi warga yang meremehkan penye- 
baran virus korona agar jangan sam- 
pai ada korban di Depok Jaya. "Ha- 
rapannya Kelurahan Depok Jaya 
tetap kompak untuk bersama-sama 
melawan korona," ucap Matalih. 








Tutup akses 
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor 
juga mulai menggencarkan pemba- 
tasan sosial skala besar (PSSB) de- 
ngan membentuk RW Siaga Covid- 
19. Kelurahan Empang, Kecamatan 
Bogor Selatan, termasuk yang perta- 
ma membentuk RW Siaga Covid-19. 
Lurah Empang Harry Cahyadi me- 
ngatakan, wilayahnya yang terdiri atas 
20 RW telah mempersiapkan prog- 
ram tersebut sekaligus untuk meng- 
eduksi masyarakat terkait pentingnya 
antisipasi penyebaran wabah korona. 
Pihaknya telah mengundang semua 
pengurus RW untuk menjelaskan 
penanganan ketika ada warga yang 
berstatus orang dalam pemantau 
(ODP). "Karantina wilayah parsial 
(dipilih) lebih mengaktifkan RW 
untuk melindungi penyebaran virus 
korona,” ujar Harry, Jumat (3/4). 
Dia menjelaskan, pembentukan 
RW Siaga Corona bertujuan mem- 
berikan sosialisasi kepada wargaagar 
mereka mau menerapkan jaga jarak 
(physical distaneing) minimal satu 
meter dengan warga lain dan meng- 
hindari kerumunan. Selain 
haknya juga mempersiapkan jalan 
alternatifdi Kelurahan Empang yang 
sebagian ruas akan ditutup. Dengan 
demikian, seluruh warga Empang dan 
sekitarnya nanti mengetahui mana 
akses yang ditutup dan bisa dilewati. 
"Intinya RW Siaga Corona mem- 
batasi gerak dari masyarakat dan 
sekaligus memonitoring warya yang 
keluar atau warga pendatang dengan 
menutup beberapa akses jalan," ucap 














entuk 


Harry. 
Dia mengaku, di Kelurahan Em- 
pang masih banyak jalan kecil atau 
jalur tikus yang dapat dilewati sepeda 
motor. Untuk itu, Harry mengajak 
semua elemen untuk dapat 'ikut 
memantau akses, termasuk bagi jalur 
sempit pejalan kaki agar tidak ada 
warga yang tertular virus korona. Hal 
itu lantaran di wilayahnya saat ini 
masih belum terdapat pasien dalam 
pengawasan (PDP). Sehingga, lang- 
kah pencegahan harus dilakukan se- 
ketat mungkin, termasuk memantau 
pergerakan warga pendatang yang 
memiliki keperluan di Empang. 
"Karena itu, kita imbau warga jangan 
dulu berpergian jika tidak ada 
kepentingan," kata Harry. 

Camat Bogor Selatan, Hidayatul- 
lah, mengatakan, saat ini semua RW 
memiliki peran yang sangat penting 
dalam pencegahan penyebaran virus 
korona lewat pembatasan akses ke- 
luar-masuk warga. Dia pun meng- 

seluruh pengurus RW dantokoh 

t di wilayahnya untuk 

berperan aktif dalam melindungi 

masyarakat. Meskipun dilakukan 

pembatasan, kata dia, sebenarnya 

aturannya tak lantas sampai mela- 
rang warga bepergian. 

Namun, warga sebaiknya tidak 
sembarangan lalu lalang di lingku- 
ngannya. "Jadi, memang harus cfek- 
tif, dan warga juga memiliki kepe- 
dulian yang tinggi untuk menjaga 
lingkungannya masing-masing," 
ucap Hidayatullah. 

Mougrotohatibiekerik purnama putra 

















Produsen Tembakau Gorila Dibongkar 


IM FLORI SIDEBANG 


JAKARTA — Subdit 1 Direk- 
torat Reserse Narkoba (Ditres- 
narkoba) Polda MetroJJaya meng- 
gerebek empat lokasi berbeda 
yang dijadikan sebagai industri 
rumahan pembuatan narkoba 
jenis ganja sintetis atau biasa 
disebut tembakau gorila. Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Yusri Yunus mengatakan, aparat 
menangkap 12 orang dan barang 
bukti 10 kilogram (kg) tembakau. 
#oriladari penggerebekan itu. "Tni 
home industry lintas provinsi, 
jaringan Jakarta-Cirebon dan 
Bandung, Jawa Barat (Jabar)," 
kata Yusri di Mapokla Metro Jaya, 
Jumat (3/4). 

Yusri menuturkan, penang- 
kapan 12 tersangka itu bermula. 
dari penyelidikan yang dilakukan 











KILAS 


SMP di Tangerang 
Laksanakan Try Out Daring 


TANGERANG — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota 
Tangerang, Banten, menjadwalkan melaksanakan 
tryoutjarak jauh (daringl bagi siswa SMP kelas IX. 
Kebijakan tersebut ditempuh agar siswa dapat 
berlatih dalam menghadapi ujlan sekolah. 

Kepala Disdik Kota Tangerang, Masyati Yulia, 
mengatakan, meski pelaksanaan Ujian nasional 
(UN tingkat SMP negeri maupun swasta telah 
ditiadakan, pihaknya tetap perlu menggelar tryout 
daring. "Untuk pelaksanaan tryout rencana tetap 
diadakan, meskitidak secara konvensional," kata 
Masyati di Kota Tangerang, Jumat (3/4). 

Dia menjelaskan, jadwal tryoutdaring itu 
berlangsung pada 6-9 April 2020, Menurut Masyati, 
siswa SMP kelas IX perlu untuk terus berlatih dalam 
menghadapi ujian sekolah agar nantinya bisa 
memahami materi yang diajarkan. Hal itu lantaran 
metode kelulusan siswa SMP pada tahun ini terdiri 
atas 30 persen ujian daring digabung dengan 70 
persen nilai rapor semester | sampai V, "Ujian 
sekolah juga berbasis online, mereka latihan juga 
agar ujian sekolah dengan sistem daringnya lebih 
Lancar,” katanya. 

Masyati menjelaskan, teknis pelaksanaan tryout 
'akan menggunakanaplikasi Google Form. Nantinya, 
setelah semua persiapan sudah dilakukan, termasuk 
soal ujian, pihaknya bakal membagikan tautan 
Google Form tersebut kepada seluruh siswa, Dia 
meyakini, pelaksanaan try outdaring bisa berjalan 
efektif. Pasalnya, sistem kegiatan belajar dan 
mengajar IKBMI daring yang sudah diberlakukan 
sejauh ni juga berjalantanpa hambatan, 

“Saat ini, para siswa kebanyakan sudah dibekali 
fasilitas ponsel pintar untuk menunjang aktivitas 
sehari-hari. Bagiyang tidak punya HP, orangtuanya 
harus meminjamkan dulu," ujar Masyati 

WMabeurahman rabbaniederik purnama putra 


Kota Serang Tetapkan 
Darurat Bencana Korona 


SERANG — Pemerintah Kota (Pemkotl Serang, 
Banten, menetapkanstatus keadaan darurat 
bencana dalam menanggapi wabah Covid-19 di 
wilayahnya. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan 
Covid-19 Kota Serang, HariW Pamungkas, 
mengatakan, penetapan status Ilu mengacu pada 
keputusan Wali Kota Serang Syafrudin, Kamis (2/4) 
malam WIB. Menurut dia, keputusan darurat 
bencana dibuat setelah kajian yang dilakukan Dinas 
Kesehatan dan BPBD Kota Serang selesai. Mengacu 
dari indikator jumlah korban, kerugian harta benda, 
cakupanwilayah terdampak bencana, dan dampak 
sosial ekonomi, wabah korona layak dimasukkan ke 
dalam kategori bencana. 

Konsekuensi status itu, menurut Hari, Pemkot 
Serang menganggarkan penanganan wabah korona 
sebesar Rp 20 miliar, yang bisa dicairkan oleh dinas 
terkait Alokasi itu terdiri atas Rp 18 miliar dana 
pergeseran anggaran tambahan penghasilan 
pegawai (TPP) aparatur sipil negarayang dibatalkan 
dan Rp 2 millardari belanja tidak terduga (BTT). 
"Tentunya dengan penetapan status ini 
memungkinkan Kota Serang untuk mengupayakan 
seluruh sumber daya, terutama dari sisi 
penggunaan anggaran BTT," ujar Hari di Kota 
Serang, Jumat (3/4) 

Hari juga menyebut, jumlah orang dalarn 
pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan 
(PDP) di Kota Serang terus meningkat setiap 
harinya. Saat in, 113 orang berstatus ODP dan 
orang PDP, serta belum ada yangterkonfirmasi 
positif korona. 

malkaldikurnalamedserik purnama pura 


kepolisian sejak 17 Maret 2020. 
Setelah mendapatkan informasi 
akurat, aparat kemudian mela- 
kukan penggerebekan di em- 
pat wilayah secara serentak pada 
TP (28/3). Adapun perincian 

para tersangka itu, 
Terdiratanlicm orang diringkus 
di sebuah apartemen di Kota 
Tangerang Selatan, Banten, satu 
tersangka diciduk di Cirebon, 
Jabar. 

Kemudian, lima tersangka 
dibekuk di tiga lokasi berbeda di 
Bandung, Jabar, dan satu orang 
tersangka diciduk di kawasan 
Jagakursa, Jakarta Selatan. Para 
tersangka yang diringkus terbuk- 
ti membuat ganja sintetissecara 
rumahan, yang dijual dengan 
memanfaatkan melalui media 
sosial Instagram. Menariknya, 
para tersangka dalam menjual 





barang hanya mau menerima 
pembayaran menggunakan me- 
tode bitcoin demi menghindari 
pelacakan kepolisian. "Pelaku ini 
rata-rata sudah bisa buat sendiri, 
mereka chatting dan gunakan 
imedsos. Jadi, mereka terpecah- 
pecah dan bisa buat sendiri dan 
jual sendiri-sendiri,” kata Yusri. 
Selain menyita 10 kgtemb: 
kau gorila siap jual, menurut 
Yusri, aparat juga mendapatkan 
7kg canabionid, yaitu zat kimia 
untuk membuat barang haram 
itu. Yusri menyebut, hingga saat 
ini, penyidik masih menyelidiki 
asak-usul canabionid tersebut. 
Dugaan awal, kata dia, bibit ca- 
nabinoid berasal dari luar negeri. 
Harga Hal itu lantaran bahan 
baku pembuatan tembakau go- 
rila itu terbilang sangat mahal, 
yakni mencapai Rp 100 juta per 











kg. "Masih kami dalami, diduga 
asalnya lintas negara. Namun, 
belum bisa kami sampaikan 
negara asalnya," ucap Yusri. 

'Akibat perbuatan 12 orang 
itu, mereka dikenakan Pasal 114 
ayat 2 subsider Pasal 12 Ayat 2 
juncto Pasal 132 Ayat 1 UU RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang. 
Narkotika dengan ancaman hu- 
kuman penjara paling lama 
seumur hidup. 


Pembunuh diringkus 
Polrestro Depok, Jabar, me- 
nangkap para pelaku pembu- 
nuhan pemilik warung klontong 
di Kelurahan Harjamukti, Keca- 
matan Cimanggis, Kota Depok, 
F (45tahun). Fditemukan warga 
dalam kondisi luka parah akibat 
dibacok menggunakan celurit di 
depan warung miliknya di Jalan 


Putri Tunggal, Gang Telkom RT 
07/RW 03, Harjamukti, pada 
Rabu (1/4) pagi WIB, sebelum 
akhirnya meninggal ketika 
dirawat di rumah sakit. 
Kasubag Humas Polrestro 
Depok AKP Firdaus menjelas- 
kan, enam orang itu diringkus di 
tempat berbeda, yang dua dian- 
taranya tewas ditembak karena 
mencoba melawan petugas, 
Pelaku yang ditangkap, yaitu 
JAR (17), Gilang Aryansyah 
Matondang (22), Yansen Helfitra 
(48), dan Rian Pratama (22). 
Adapun dua pelaku yang tewas 
ditembak bernama Sahrul dan 
Komara. "Para pelaku berhasil 
ditangkap di Jalan Kranggan 
Raya, Bekasi: dan di Pondok Ra- 
ngon, Bekasi, pada Kamis (2/4) 
sekira pukul 01.00 WIB," ujar 
Firdaus di Mapolrestro Depok, 


Jumat (3/4) 

Informasi yang didapat 
kepolisian, menurut Firdaus, 
sebenarnya pelaku perampokan 
dan pembunuhan yang terga- 
bung dalam Gang Teras (Tong- 
krongan Rakyat Selow) itu ber- 
jumlah sembilan orang. "Tiga 
orang pelaku masih kami bu- 
ru. Saat ini, para pelaku sudah 
diamankan di Mapolrestro De- 
pokdan masih dilakukan peme- 
riksaan," katanya. 

Dari hasil penggerebekan itu, 
polisi menyita barang bukti 1 
senjata airsoft gun, 1 golok, 1 
celurit, 2 unit sepeda motor, dan 
1 kunci leter T, "Para tersangka 
bakal dijerat menggunakan Pasal 
'365 KUHP, dengan ancaman 
hukuman minimal 10 tahun 
penjara," ujar Firdaus. m rusdy 
murdianyah seri purnama pura 











Truk Sampah di TPA Burangkeng Disemprot Disinfektan 


BEKASI — Truk sampah 
yang hendak masuk Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Bu- 
rangkeng, Kecamatan Setu, Ka- 
bupaten Bekasi, Jawa Barat, wa- 
jib'disemprot cairan disinfektan. 
Upaya penyemprotan itu digagas 
Gugus Tugas Percepatan Pena- 
inganan Covid-19 bersama Persa- 
tuan Pemuda Bui Peduli 
Lingkungan (Prabu-PL) dan Ka- 
rang Taruna setempat guna 
mencegah penyebaran wabah 
korona. 

"Truk sampah yang langgar 
SOP, seperti tidak pakai terpal 
atau meneteskan air lendir ke 
jalan-jalan juga kami paksa putar 
balik, dilarang buang ke TPA. 
Burangkeng," kata Sekretaris 
Satgas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Desa Burangkeng, Na- 
na Suryana, di lokasi, kemarin. 

Nana mengatakan, kegiatan 
itu bertujuan memutus rantai 
penyebaran virus korona di Ka- 
bbupaten Bekasi. Halitu disebab- 


kan kendaraan pengangkut sam- 
pah yang masuk ke TPA Burang- 
keng berasal dari seluruh wila- 
yah Kabupaten Bekasi, termasuk 
dari Kecamatan Tambun Selatan 
dan Cibitung, yang berstatus z0- 
na merah penyebaran korona. 
Dengan penyemprotan disinfek- 
tan, pihaknya tidakingin penye- 
baran virus korona masuk ke 
Kecamatan Setu. "Karena warga 
disini sudah cukup menderita 
akibat terdampak sampah di 
TPA selama puluhan tahun," 
katanya. 

Menurut Nana, gotong ro- 
yong mencegah korona itu dila- 
kukan dengan metode lantatur 
(drive thru) yang disediakan pe- 
tugas, tepat didepan Perumahan 
Park Place atau sebelum pintu 
masuk TPA Burangkeng. Pan- 
tauan di lokasi, satu per satu 
kendaraan yang memasukiarea 
lantatur disemprot disinfektan 
secara bergantian. Sementara 
sopir berikut awaknyadiberikan 


masker dan madu secara gratis 
untuk memperkuat imum tu- 
buhnya. "Selain diberikan mas- 
ker sopir dan kernetnya juga kita 
semprotkan hand sanitizer agar 
steril dari virus," katanya. 
Nana menuturkan, tim ga- 
bungan juga melakukan pe- 
nyemprotan disinfektan ke se- 
jumlah ruang publik, seperti 





kegiatan serupa terus dilakukan 
secara berkala setiap tiga hari 
sekali hingga pandemi korona 
dinyatakan berakhir. Khusus di 
TPA Burangkeng pihaknya tidak. 
ingin warga yangsudah tersiksa 
bau sampah dan tidak menda- 
patkan kompensasi apa-apa ikut 
terkena korona. 

"Kita tidak akan berhenti de- 
imi memastikan virus korona ini 
tidak masuk dan menyerang 
warga di desa ini,” ucap Nana. 

Dia bersyukur, hingga saat 








ca 


Semoga sampai 
wabah ini 
berakhir seluruh 
warga di sini tetap 
bebas dari wabah 
virus tersebut. 


ini, Desa Burangkeng, Kecamat- 
an Setu, masihsteril dari penye- 
baran korona 19 dengan tidak 
ditemukannya orang dalam 
pengawasan (ODP), pasien da- 
lam pengawasan (PDP), apalagi 
pasien positif virus berbahaya. 
yang belum ditemukan obatnya 
tersebut. "Semoga sampai wabah 
ini berakhir seluruh warga disini 


tetap bebas dari wabah virus 
tersebut. Harapan kami dengan 
langkah kita ini dapat terus 
menjaga wilayah dan warga di 
sini terbebas virus korona," kata 
Nana. 


Penyemprotan protokol 

Pemerintah” Kabupaten 
(Pemkab) Bekasi bersama Polres 
Metro Bekasi melakukan pe- 
nyemprotan 12 ribu liter disi 
fektan di jalan protokol sepan- 
jang 62kilometer. "Penyemprot- 
an dilakukan di ruas jalan p: 
tura serta Jalan Inspeksi Kali- 
malang sepanjang 31 kilometer, 
pulang-pergi," kata Kapolres 
Metro Bekasi Kombes Hendra 
Gunawan, kemarin. 

Dia menjelaskan, penyem- 
protan disinfektan dilakukan 
imulai perbatasan Kota Bekasi di 
Tambun Selatan hingga perba- 
tasan Kabupaten Karawang di 
Kedungwaringin. 

Sebanyak 15 armada kenda- 














raan dilibatkan dalam penyem- 
protan ini mulai water cannon 

Polrestro Bekasi, armada 
Dinas Pemadam Kebakaran 
(Damkar) Kabupaten Bekasi, 
hingga kendaraan milik Perusa- 
haan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi. 

"Penyemprotan dilakukan di 
ruas Jalan Pantura serta Jalan 
Inspeksi Kalimalang sepanjang 
31 kilometer, pulang-pergi," kata 
Kapolres Metro Bekasi Kombes 
Hendra Gunawan, Selasa. 

Dia menjelaskan, penyem- 
protan disinfektan dilakukan 
mulai dari perbatasan Kota Be- 
kasi di Tambun Selatan hingga 
perbatasan Kabupaten Kara- 
wangdi Kedungwaringin. Selain 
ruas jalan, menurut Hendra, 
penyemprotan disinfektan juga 
dilakukan di tempat yang dija- 
dikantitik kumpul atau konsen- 
trasi massa, seperti stasiun, ter- 
minal, dan pasar di Kabupaten 
Bekasi. Mantra edserik purnama pura 





7 


REPUBLIKA | SABTU, 4 APRIL 2020 


























SEPI Pemandangan di kawasan ikonik Merlion Park di pusat kota Singapura yang sepi sehubungan merebaknya wabah 
Covid-19 di negara pulau tersebut, Kamis (2/4). Pemerintah Singapura kembali memberlakukan pembatasan seiring 
meningkatnya penularan baru, belakangan. 


Singapura 'Tutup' 
Sebulan 


Penutupan bahkan mungkin diperpanjang jika 


kondisi belum membaik. 


MVEYEN ROSTIYANI 


SINGAPURA — Singapura 
memutuskan, Jumat (3/4), untuk 
menutup sekolah dan nyaris semua 
tempat bekerja selama sebulan pada 








Semuaiini dilakukan untuk mencegah 
baran virus korona penyebab 






telah memutuskan bahwa 
daripada hanya memperketat aturan 
dalam beberapa pekan ke depan, kami 
harus mengambil langkah 
yaitu mencegah 
peningkatan infeksi," kata Perdana 
Menteri (PM) Singapura Lee Hsien 
Loong, Jumat, dalam 
“Melihat kecenderungan yang ada, 
saya khawatir bahwa kondisi akan 
memburuk atau akan ada klaster 
besar yang mungkin membuat kita 
kewalahan ika kita tidak mengambil 
langkah lebih jauh,” ujarnya. 
Penutupan ini dikecualikan bagi 
layanan harian, seperti pasar swalayan 
danlayanan bank. Lee juga menjamin 
ketersediaan makanan, klinik, rumah 
sakit, kebutuhan harian, dan alat trans- 
portasi umum akan tetap buka, 

















Sementara, sekolah akan sepe- 
nuhnya dialihkan ke proses belajar di 
rumah mulai 8 April. Lee berharap 
warga tidak perlu harus panik dan 
memborong barang di pasar. 

Lee benar-benar menekankan 
warganya untuk tinggal di rumah. 
Sebelumnya, Singapura memberlaku- 
kan kebijakan menjaga jarak atau 
social distancing, tetapi tetap mem- 
buka sekolah, kantor, dan restoran. 

“Silakan 'keluar rumah, hanya 
untuk melakukan hal yang penting,” 
kata Lee. 

Lee mengatakan, Singapura me- 
miliki pasokan pangan yang cukup 
selama periode penutupan ini hi) 
ke depan. Langkah penutupan ini di- 
harapkan dapat mengurangi risiko 
wabah muncul kembali sekaligus un- 
tuk menurunkan kasus yangada saat 
ini. 

Ia menambahkan, dari temuan 
menyebutkan ada kemungkinan 
orang membawa virus korona tanpa 
menunjukkan gejala. Hal ini juga 
diungkap lembaga penanganan pe- 
nyakit menular di Amerika Serikat, 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). 

"Maka, kami tidak lagi menentang 
orang untuk menggunakan masker. 








Gunakanlah masker jika itu mem- 
bantu melindungi orang jika Anda ter- 
nyata membawa virus itu tanpa Anda 
ketahui," ujar Lee, 

Untuk mendukung penggunaan 
masker ini, Lee mengatakan, Peme- 
rintah Singapura akan membagikan 
masker yang dapat dipakai ulang 
kepada seluruh rumah tangga mulai 
Ahad (5/4). Semua itu dilakukan agar 
masker dapat menambah perlindung- 
an diri dari penyebaran virus korona. 

Lee menyampaikan pidaton 
dalam bahasa Inggris Mandarin, dan 
Melayu. Ia juga menyampaikan peng- 
hargaan kepada Muslim Singapura. 

“Bagi masyarakat Melayu Islam, 
Anda telah membuat pengorbanan 
yang besar, seperti halnya masyarakat 
lain,” kata Lee. 

Pernyataan Lee mengacu pada 
penutupan masjid tidak bersalaman, 
serta tidak lagi mengadakan pengajian 
berkumpul seperti biasa. Kini, ia ji 
ga berharap umat Islam Singapura 
“dapat melakukan penye-suaian terkait 
bulan Ramadhan dan Syawal yang 
akan datang. 

Singapura mendapat pujian dunia 
internasional karena penanganannya 
yang efektif dalam memotong peny 
baran virus korona. Namun, angka 
kasus infeksi menunjukkan pening- 
katan tajam dalam beberapa pekan 
terakhir. Dengan bertambahnya 65 
kasus baru, pada Jumat tercatat ada 
1.114 kasus dan lima orang mening- 
gal. meteran 
































P5 OLEH ASMA NADIA 


Aku Bangga 


La 
ai RESONANSI 


Jadi Rakyat Indonesia 


ku bangga terhadap rakyat Indone- 
Az: Sejakwabah merebak, mereka 

terus bergerak, aktif, dan berinisiatif 
mencariinformasi,lalu berikhtiar untuk 
menjaga diri dan keluarga dari terpapar vi- 
rus korona. Termasuk menjadi perpanjang- 
jantangan edukasi terkait korona. 

Tidak hanya di kota, bahkan hingga de- 
sa dan kampung-kampung, segenap lapis- 
an rakyat melakukan Langkah antisipatif, 
memastikan tidak sembaranganorang 
keluar-masuk. Seorang istri meminta 
suaminya untuk menyendiri dulu selama 
dua minggu sebelum masuk ke rumah di 
|kampung setelah menempuh perjalanan 
jauh dari Jakarta. Masyarakat yangjauh 
dari gegap gempitainformasi sebagaimana 
mereka yang di kota, sudah mengerti arti 
menjaga jarak secara fisik untuk memutus 
mata rantai penyebaran virus korona, 

Sekalipuntidak punya alat deteksi, 
mereka mengambil inisiatif untuk lebih 
dulu menentukan langkah-langkah aman, 
swakarantina. Saya pribadi optimistis 
wabahakan berakhir lebih cepat, dan 
Indonesia tercinta pulih segera jika semua 
pihak menerapkan hal yang sama 

Aku bangga menjadi rakyat Indonesia 
Dibeberapa kompleks dan perkantoran 
penghuninya secara mandiri menyiapkan 
bilik disinfektan. Menyadari beberapa 
cairan yang disemprotkan bukan berasal 
dari komposisi ideal, mereka mencari 
bahan alternatif yang lebih tepatdan aman. 
Bagaimanapun kreativitas ini menunjukkan 
Ikesungguhan rakyat yang tak menunggu 
subsidi, mengerjakan apa yang bisa iker- 
jakan, ketika tidak ada tempat bersandar. 

Aku salut dengan generasi muda 
Indonesia. Anak-anak muda yang tidak 
mudah dibuai olehinformasi menyimpang. 
Benar beberapa hoaks sudah tersebar, 
bahkantidak sedikitdisampaikan oleh 
institusi resmi dan figur yang seharusnya 
'kompeten. Syukurlah generasi kita pandai 
memilih. Mana berita yang harus dipercaya, 
mana propaganda yang harus diabaikan. 

Sungguh, aku takjub dengan bangsa In- 
donesia. Secara ekonomi mungkin sebagi- 
anbesaranak bangsaini serbakekurangan, 
terlebih pada masa krisis wabah yang me- 
ngikis sumber penghasilan. Akan tetapi, 
ketimpangan ini dengan cepat direspons, 
begitu banyak rakyat menunjukkan kepe- 
dulian. Berbagai lembaga kemanusiaan 
menggagas kantung-kantung bantuan, te- 
man-teman selebritas dan tokoh publik, 
termasuk komunitas artis hijrah, Kajian 
Musyawarah yang dalam waktu singkat 
mengumpulkan dan menyalurkan lebih 
dari 200 juta rupiah bagi kebutuhan APD te- 
naga kesehatan dan mereka yang rentan 

Berbagai video viral menunjukkan di 
ruas-ruas jalan, tidak sedikit masyarakat 
membagikan makanan, kebutuhan pokok, 
dan bukan seluruhnya ari kalangan yang, 
berkelimpahan, melainkan semua ingin 
berbagi. Semangat sedekah yang luar biasa 
semoga terus berdenyut memasuki bulan 
Ramadhan nanti. Seorang sopir ojol ber- 
cerita setiap hari selalu saja mendapatkan 
makanan gratis di jalan. Entah ke barat, 
timur utara, atau selatan Jakarta, 

“Alhamdulillah, ada saja yang mem- 
bagikan makanan!" ujarnya dengan se- 
Inyum yang saya yakin terkembang di balik 
masker yang dikenakan. 

'Sumpah, terkait masker ini, aku benar- 


benar dibuat terkesima dengan kreativitas 
intelektual Indonesia dan respons cepat 
mereka. Menyikapi sulitnya menemukan 
masker di pasaran yang harganya melonjak 
berkali-kali lipat, ramai di media sosial yang 
membuat gerakan, menantang anak bang- 
'sa menyediakan seratus juta masker kain, 
dengan saku di bagian dalam yang bisa 
diselipkan lapisan tisu hingga lebih aman, 

Alhamdulillah, masih sangat bangga 
menjadi rakyat di Indonesia, Berbagai pihak 
tidak henti bergerak. Parailmuwan dan 
teknisi terus mengembangkan risetuntuk 
membuat ventilator memadai dengan har- 
ga cepat dan murah, serta portabel. Gu- 
bernur Jakarta bahkan menyiapkan 
laboratorium yang bisa mendeteksivirus 
melalui tes dengan kecepatan 1.000 orang 
per hari. Kabarnya dibutuhkan cuma satu 
minggu untuk menyiapkan hal ini 

Aku juga angkat topi tinggi-tinggi bagi 
para pengusaha Indonesia yang peduli 
Naluri bisnis adalah mencari keuntungan, 
'Akan tetapi, pada masa wabah, tidak se- 
dikit pengusaha produk lokal yang 
mendonasikan dana dalam jumlah yang 
fantastis. Sebagian mengalihfungsikan 
penginapan, hotel, serta gedung yang 
mereka miliki untuk dijadikan rumah sakit 
darurat. Para influencer bahu-membahu 
mulai dari membuat konten menghibur dan 
bermanfaat selama di rumah saja, juga 
menggunakan media sosial mereka untuk 
menyuarakan usaha kecil sesama rakyat 
yang sepi sejak virus korona merajalela. 

Hal lain yang membuat bangga adalah 
upaya bersiap para pemerintah daerahyang 
berani mengambil tindakan tegas, tindakan 
antisipatif yang aktif. Mereka sadar ada 
risiko ekonomi jika melakukan pembatasan 
wilayah, tapi disisi lain mereka puntahu, 
jika pembatasan wilayah tidak dilakukan, 
selain nyawa taruhannya, risiko ekonomi 
lebih besar dan akan sangat berlarut-larut, 
menanti kita. Seandainya semua pihak 
"mampu memahami urgensi hal ini 

Kita perlu bergerak dalam ritme yang 
“sama. Solidaritas untuk menjaga jarak, 
mengenakan masker, bahkan meski cuma 
belanja di tukang sayur kompleks peru- 
mahan. Kekompakan untuk di rumah saja 
dan rajin cuci tangan. Ii hanya berhasil 
sempurna jika seluruh rakyat terlibat. 

Jika tidak dijalankan secara 
menyeluruh, bisa jadi pandemi akhirnya 
berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, 

Kebanggaanku menjadi rakyat 
Indonesia yang terakhir serta terpenting, 
'Aku bangga, salut, terkesima, dan takjub 
pada komitmen dan perjuangan para 
tenaga medis yang bekerja siang malam 
tanpa lelah. Tanpa perlengkapan memadai 
mereka seolah dikirim ke medan tempur 
tanpa dipersenjatai mernadai, tapi mereka 
tetap menjalankan tugas. Mereka tahu 
seperti berperang dengan perlindungan 
nihil tetap mereka tak surut. 

Tak sedikit yang akhirnya meninggal- 
kan keluarga untuk selamanya. Mereka 
adalah pahlawan sesungguhnya, pahlawan 
yang jejaknya akan terus terukir di hati 
rakyat. Wabah ini tantu tidak ada yang 
mengharapkan kehadirannya. Namun, 
keberadaannya menyatukan berbagai La- 
pisan anak bangsa, juga profesi, dan latar: 
belakang sosial dan pendidikan, berpikir di 
luar diridan keluarga, semua bersatu 
meringankan Indonesia yang terluka.m 









































“Yang Nekat Mudik Harus Dikarantin: darihlmz — mulai tingkat kabupaten,  tugaspuskesmasakanmemerik- fisikantaraparapenumpangju- — Kemudian karena korona, ada 
, kecamatan, desa, RW, hingga sauntukmenentukanorangter-  gabisaditerapkan. Bangkutiga — penurunan luar biasa, Mereka 
RT. Tugasnyauntukmemfilter sebutberstatuspasiendalampe-  disetiapbushanyauntukduape- tidak bisa ke mana-mana, ya, 
Elestianto Dardak mengatakan, Emilmenegaskan,Pemprov — mobilitas masuk dan keluar 'ngawasan (PDP). “Jika PDP numpang,sedangkanbangkudua — mereka milih untuk pulangkam- 
pihaknyaakan menjalankan pro-  Jatimtidakakan memberikan orangdari berbagaiarahbatas makayangbersangkutandirujuk ”hanyauntuksatupenumpang. — pung," kata Ateng, 
seduryang ditetapkan pemerin- sanksi kepada masyarakat yang — kabupaten,” kata Karna. ke RSUD," ungkap Kama. Pada dasarnya, Ateng mene- Banyaknya masyarakat yang 
tah sehubungantidakadanyala- — tetap mudik. Akan tetapi, pemu- Berdasarkan kajian yang gaskan, Organda tetap menye- — mencuristart untuk melaksana- 
rangan untuk mudik. Emil me-  diktersebutharus mempunyai dilakukannya bersama dengan ' Kesiapan Organda diakan armadanya selama mu- — kan mudik tampaknya belum 
negaskan, para pemudik secara” kesadaran untuk melakukan Gugus Tugas Pencegahan Covid- Organisasi Angkutan Darat dik tidak dilarang. Saatini,kata membuat pemerintah memberi- 
otomatis akan masuk ke dalam isolasi mandiriminimal1ghari. 19 Kabupaten Majalengka,diper- (Organda) menyatakantetapme- — dia, perusahaantransportasibus kan kebijakan tegas sebagai pe- 
daftar orang dalam pemantauan Arus mudik juga menjadi “kirakanada5200perantauyang nyiapkanoperasionalbusuntuk — juga sudahada yang menerap- larangan. Pemerintah lebih me- 
(ODP). perhatian Kabupaten Majaleng- akanmudikkeKabupatenMaja- ”parapemudik Diamemastikan kanpenyemprotandisinfektan — milih mengandalkan kesadaran 
Parapemudikjugawajibme- —ka,JawaBarat.Guna mencegah lengkasampaidenganIdulFitri. para perusahaan otobus bakal terhadap armadanya. Begitu '— masyarakat agartakmelakukan 
lapor kepada ketua RT, RW, penularan Covid-19, Bupati Ma- lamenjelaskan,setiapposko — mengikutiprotokol pencegahan — puladengan pengelolatermina. ' mudik selama masa darurat 
hingga kepala desa. Meski peme- jalengka Karna Sobahi telah akan menerapkan protokol Co- — Covid-19jikanantinyaangkutan Ateng melihat saatinipeme- — Covid-19. 
rintahtak melarangmudik, Emil — menginstruksikanpembangunan  vid-tg. Para pemudik akandi- — mudik tetap beroperasi. rintah masih memberikan jalan "Jadi, sekarang kita meng- 
menilai masyarakat diperantau- — poskodidaerah perbatasan. Pos- periksa suhu badannya, disem- “Contohnya ketika mau — bagipemudikmeskiimbauante- — imbau kesadaran (masyarakat) 
ansebaiknyamenundasemen-  koyangharusdibangunituyak-  protdisinfektan, diberikan pe- — masukbus,diperiksajugasuhu-  rus dilakukan agar tidak me- — bahwa kalauAndamudik, nanti 
tara mudik Lebaran. ni posko di perbatasan antar- nyuluhan, dandimintamengi- nya. Kalau memang sakit,ya, lakukankegiatantersebut.Meski — bawa penyakit. Hampir pasti 
"Mudikdiimbau untuk tidak ” kabupaten,yakniperbatasanKa- solasidiridirumahnyamasing: ditolak.Kalausehattetapjalan,” —begitu,Atengmemahamibahwa bawa penyakit," kata Luhut 
dilakukankarenamobilitasorang- — bupatenMajakengkadengan Ka- masing selama14 hari. kata Sekretaris Jenderal DPP banyak sebagian masyarakat — seusai melakukanrapat terbatas 
orangini punya dampak dan ri- — bupaten Sumedang, Ciamis, Ci- Pemudik yang terindikasi Organda Ateng Haryonokepada — yang memiliki kampunghalam- bersama Presiden Joko Widodo, 
siko.Namundemikian,iniadalah — rebon,Indramayu,dan Kuningan. terjangkit Covidngakan dirujuk — Republika, Jumat (3/4). an,tetapingin melakukan mudik. Kamis (2/4). muissitandaanitahayu 
sifatnya imbauan," ujar Emil. Poskotersebut dibangun dari — ke puskesmas. Selanjutnya, pe- Menurut Ateng, pembatasan “Disinikan hanya bekerja. substiedsariskartkayudha 
Jangan Lagi Tolak Jenazah Pasien dari hlm ankhususuntukjenazah Covid-19 Sekretaris UmumPimpinan —— Ghazali mengatakan,karenavirus — jenazahsudah sesuai standar 


warga, jawabannya selalu ber- 
ubah-ubah. Ada yang bilang untuk 
tower, proyek, dan jawaban lain," 
kata Sekretaris Desa Sarifudin 
kepada Republika, kemarin. 
Pemblokadean akhirnya me- 
raksa mobilambulans kembali 
ke rumah sakit dengan masih 
rnembawa jenazah. Baru pada 
Rabu (1/4) pagi, Bupati Achmad 
Husein turun tangan langsung ke 
lokasidesa tersebut mencoba 
memberikan pernahaman. 
Namun, warga tetap menolak 
hingga Bupati yang datang ke lo- 
kasi didampingi Kapotresta Ba- 
nyumas Kombes PolWhisnu Ca- 
raka sempat marah. Setelahadu 
argumen cukup Lama, akhirnya 
Warga mengizinkan jenazah di- 
rmakamkan di lokasi tersebut 
Terkait kejadian ini, Bupati 





menyatakan akanterus melaku- 
kan sosialisasi kepada masyara- 
kat. Ke depannya pemkab juga 
akan menyiapkan lahan perma- 
Ikaman khusus. "Nanti akan kita 
pilih salah satu sebagai alternatif 
tempat permakaman bila dilokasi 
permakaman yang diminta ke- 
luarga jenazahterjadi penolak- 
an," kata Achmad dilokasidalam 
pakaian pelindung lengkap. 
Kejadian penolakan warga 
atas pemakaman korban Covic 


serupa. "Menurut saya, tidak 
perlu ada permakaman khusus 
untuk Covid-19 karena kita sudah 
melakukanyang save,tidakakan 
menularkan. Karena itu, tidak ada 
alasan untuk mencarikan kubur- 


ini,” ujar Ketua Komisi Dakwah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH 
Cholil Nafis saat dihubungi 
Republika, Jumat (3/4) 

Dia mengatakan, semuajena- 
zahumat Islamyang meninggal, 
termasuk yang diakibatkanvirus 
korona, wajib untuk dikuburkan 
dengan gjaran Islam. “Kalau tidak 
dikuburkan, itu menjadi haram. 
/Atau jika kita menunda-nunda, itu 
ada yang mengatakan makruh, 
kata Pengasuh Ponpes Cendikia 
Amanah Depok ini. 

Apalagi, dalam ajaranlslam 





orangyang mati syahid. Jadi, 
sebaiknya memang mereka juga 
dikuburkan di permakaman 





Pusat Muhamadiyah Abdul Mukti 
menegaskan, penolakan terhadap 
jenazah Covid-19 yang terjadi di 
berbagai daerah akhir-akhir ini 
tidak sesuai dengan perilaku 
Islami. Tugas kita justru 
membangkitkan optimisme 
keluarga yang ditinggalkan dan 
menerima mereka sebagai bagian 
dari masyarakat,” ujar Mukti 
lajuga meminta pemerintah 
daerah melibatkan tokohagama 
dalam mencegah terjadinya pe- 
olakan jenazah pasien Covid-19. 
Mukti menjelaskan, orang Is- 


tuntunan syariat Islam, seperti 
dimandikan, dikafani,dishalat- 
kan, dan dimakamkan. 


korona ini bersifat khusu 
yang meninggal karenany 
diperlakukan secara khu 

“Artinya, hanya merel 


mayyit, mulaidari memar 
mengafani, hingga mengi 
Menshalatinya pun tak bis 


kan terjadinya perpindah: 
rus,” ucapnya. Terkait 


19tidakterjadidi Banyumassaja —” dijelaskanbahwaorangyangme- — lamyangmeninggalkarenaCo- — jenazah korban Covid-19. 
Oleh karenaitu,tokoh-tokoh umat ninggal karenawabah menda- vid-19 harus mendapatkan hak- 
Islam meminta tak ada lagi hal patkanpahalayangsamadengan — nyauntukdirawatsebagaimana '—” Sesuaistandar 


Para ustaz di Jawa B: 


mati dan menerima pem. 


umumagar kita ini mendapatkan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul — jenazah pasien Covid-19, 
satu tempat, ya, sesama MasailILBM) Pengurus Besar Masyarakat tak perlu khawatir 
Muslimnya,” kata Kiai Cholil. Nadhlatul Ulama KH Mogsith tertular virus karena penanganan 


ahli yang bisa melakukan tajhizul 


kukan di lokasi yang menyebab- 


emakamannya, menurut dia, 
kepala desa yang masyarakatnya 
menolak jenazah Covid-19 bisa 

menyediakan lahan khusus bagi 


meminta masyarakat menghor- 


$, orang 
ya harus 
sus pula. 
ka yang 


kesehatan dan syariat 
"Mari mita lapangkan hati kita 
dan pikiran kita untuk meringan- 
kan beban orang lain, saudara 
kita yang kena musibah. Maka, 
saudara-saudaraku tercinta, 
terimalah apabila ada saudara 
kita yang wafat dan dikuburkan di 
tempat kita," kata pembina Yayas- 
jan Dakwah Percikan Iman Ustaz 
Dr Aam Amiruddin paparnya. 
Pendiri Ponpes Daarut 
Tauhiid Abdullah Gymnastiar pun 
mengimbau masyarakat untuk 
tidak memberi stigma kepada 
jenazah penderita Covid-19, 
terutama dalam pernakaman. 
"Kalau prosedur pengelolaan 
jenazahitu sudah standar dengan 
WHO (Badan Kesehatan Dunia 
danjuga sesuai dengan standar 
syariat Islam, itu benar-benar 
sudah aman,“ kata Aa Gym. marie 


ndikan, 
uburkan. 
Isa dila- 


an vi- 


aratjuga 


akaman 





Khazanah 


REPUBLIKA 





HIKMAH 


IM OLEH HENDRA SUGIANTORO 


Istirja' dalam 
Setiap 
Musibah 


MUI Didorong 
Buat Fatwa 
Haram Mudik 


Sebanyak 14 ormas Islam imbau masyarakat 


tidak mudik. 


IM FAUZIAH MURSID, 
UMAR MUKHTAR 


JAKARTA — Wakil Presiden 
(Wapres) KH Ma'ruf Amin berha- 
rap, Majelis Ulama Indonesia (MUD) 
menerbitkan fatwa yang isinya 
mengharamkan masyarakat pulang 
ke kampung halaman atau mudik di 
tengah wabah virus korona (Covid- 
19). 

Wapres yang saat ini juga men- 
jabat sebagai ketua umum MUI 
nonaktif mengaku telah mendorong 
MUI agar menggodok fatwa tentang 
larangan mudik tersebut. 

Pernyataan tersebut disam pai- 











kan wapres saat merespons kekha- 


watiran Gubernur Jawa Barat (Jabar) 
Ridwan Kamil melalui video con- 
Jerence, Jumat (3/4), atas gelombang 
arus mudik dari Jakarta ke daerah- 
daerah, termasuk Jawa Barat. 
a juga sudah mendorong 
MUT untuk me: n bahwa pa- 
da saat sekarang mudik itu haram 
yya,” ujarnya, 
nurut dia, f 
akan memperkuat imbauan agar 
masyarakat tidak mudik di tengah 
panu Covid-19. Sebelumnya, 
MUI juga sudah mengeluarkan be- 
berapa fatwa terkait upaya menekan 
penyebaran Covid-19. 
saya akan coba lagi dorong 
mengeluarkan, sebenar- 
nya sudah fatwa shalat Jumat, pe- 
manganan jenazah sudah keluar kan. 
Kemudian juga bahkan shalat tanpa 
wudhu, tanpa tayamum bagi pet 
medis, saya akan coba nanti supaya 
juga keluar tentang mudik," katanya. 
Atas hal tersebut, Ridwan Kamil 






















































bauan tidak 1 
oleh pemerintah daerah maupun 
pusat diikuti fatwa MU. Ia menilai, 


fatwa ulama lebih didengarkan 
masyarakat, 

Jadi, kalau MUT 
wa, tugas saya sebagai umara ting- 
al menguatkan, seperti waktu fatwa 
MUI tentang shalat Jumat, waktu 
saya inisiatif larangan shalat Jumat) 
yang nge-bully banyak, tapi setelah 





sa keluar fat- 








nonalam berupa virus korona. Virus 
ini perlahan menyebar ke seluruh 
penjuru dunia. Dalam mengatasi wabah 
korona, solusi secara rasionalitas 
diperlukan. Disisi lain, aspek spiritualitas 
tak mungkin diabaikan. 
Terhadap musibah korona, kita ditun- 


K ini, dunia dihadapkan pada bencana 


tunkan bersabar Sebenarnya kalimat istirja" 


perlu diucapkan dalam musibah apapun, 
termasukrmusibah akibat virus korona. 
Allah SWT berfirman, “Dan Karmi pasti 
akan menguji kamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 
liwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah 
kabar gembira kepada orang-orang yang. 
sabar, Iyaknil orang-orang yang apabila 


JADWAL SHALAT 





ditimpa musibah, mereka berkata 'Innaa 
lillaahi wa innas ilaihiraajf uun 
Isesungguhnyakami milik Allahdan 
kepada-Nyalah kari kembalil. Mereka 
itulah yang memperoleh ampunan dan 
rahmat dari Tuhannya dan merekaitulah 
yang orang-orang yang mendapat 
petunjuk,” IOS al-Bagarah: 155-151 
Virus korona diakui berdampak ter- 
hadap segala sendi kehidupan. Kekurangan 
harta akibat virus koronadialami siapa pun. 
Dengan bersabar dan mengucapkan 
istirg' Allah SWT akan mengaruniakan tiga 
hal, yakni ampunan, rahmat, dan petunjuk. 
“Wabah korona boleh jadi akan menggu- 
gurkan dosa dan kesalahan kita. Kita pun 
akan beroleh rahmat-Nja. 





Saat musibah korona menimpa,ada 
doa dari Nabi Muhammad SAW yang bisa 
kita panjatkan, “Allahumma jurni fi 
'mushibati, wa akhlifli Khairan minhaa Va 
Allah, berikanlahaku pahala dari 
musibahku dan gantilah dengan sesuatu 
yang lebih baik daripadanyal. IHR Muslim 
No 918I. Kendati penghasilan tak lancar, 
kita seyogianya tak menyalahkan siapapun. 
“Semoga Allahakan mengganti yang lebih, 
baik dari musibah yang kta alami. 

Selain itu, kta tentu tak asing dengan 
kisah Nabi Yunus yang berada dalam 
kegelapan bertapis: kegelapan dalam perut 
ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan 
malam. Yang terucap dari Nabi Yunusada- 
lah doa, “Laailaaha illaa Anta. Subhaanaka, 


8 


SABTU, 4 APRIL 2020 
10 SYA'BAN 1441 H 


lnnii kuntu minazh-zhaalimiin Tiada Tuhan 
selain Engkau, Mahasuci Engkau. 
“Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
yang zaliml, OS al-Anbiya':871. 

Allah berfirman, "Maka Kami kabulkan 
(doal-nya dan Karmi selamatkan dia dari 
kedukaan. Dan demikianlah Kami 
menyelamatkan orang-orang yang 
beriman," IS al-Anbya" B8). Doa Nabi 
Yunus bisa kita Lantunkan tanpa batas di 
tengah wabah korona ini. Bagaimana pun 
besarnya cobaan jelas Buya Hamka dalam 
Tafsir Al-Azhar, Allah selalu menyelarnat- 
kan hamba-Nya yang berirnan. Ayat 
tersebut memberi ingat bahwa orang yang 
mendapatkan musibah selalu dilepaskan 
Tuhan dari bahaya. Wallahua'tarm.m 





fatwa MUI disebarkan semua turut 
diam dan mengikuti," ujar dia. 

Jadi, mohon mungkin inovasi 
wapres adalah menghasilkan fatwa 
yang menguatkan demi keselamat- 
an dan menjauhi kemudharatan," 
lanjut dia. 

Ketua Komisi Fatwa MUI Ha- 
sanuddin AF saat dikonfirmasi ten- 
tang hal ini mengatakan bahwa 









hingga saat ini, belum ada 
taan secara 

hari 

na 

kait hal itu. Meski begitu, ika ada 
permintaan dari masyarakat luas 


maupun pemerintah soal fatwa mu- 
dik, pihaknya siap melakukan ka- 





mentara itu, sebanyak 14 or- 
s Islam yang tergabung dalam 
Lembaga Persahabatan Ormas Is- 
lam (LPOI) mengimbau seluruh 
masyarakat agar tidak mudik Le- 
di tengah wabah Covid-19. 
Jami mengimbau masyarakat 
agar sebisa mungkin tidak me 
kan mudik ke daerah masing-ma- 
ing sesuai imbauan pemerintah,” 
n LPOI Prof KH 

















melalui layanan streaming di Ja- 
karta, Jumat (3/4). 

Imbauan yang disa 
Said juga mewakili 200rmas kenga- 
maan dari berbagai agama di Indo- 
nesia yang tergabung dalam Lem- 
baga Persahabatan Ormas Keaga- 
maan (LPOK). 

Dalam pelaksanaan ibadah, Kisi 
Said mengimbau umat Islam tetap 
melaksanakan ibadah di rumah ma- 
sing-masing, seperti shalat Jumat, 
"Tarawih, dan shalat Idul Fitri 141 
H. Ia juga mengimbau umat Islam 
tidak melaksanakan buka puasa ber- 
sama dan tokbir keliling pada Rama- 
dhan mendatang. 

“Demikian pula kepada umat 
non-Muslim untuk melaksanakan 
ibadah di rumah masing-masing 
agar dapat mengurangi potensi pe- 
nyebaran Covid-19," katanya. 

WM mutyined wachiah handasah 























PUPUK 
INDONESIA 


Komisaris, Direksi dan Karyawan 


PT PUPUK KUJANG 


Mengucapkan 


Turut Berdukacita atas meninggaln a 


Bapak Bambang Eka Cahyana 


Direktur Utama PT Pupuk Kujang 


serta keluarga yang ditinggalkan diberikan 









Semoga diterima segala amal ibadahnya dan Aan 


kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan Yang Esa 











Palang 
Merah 
Indonesia 


DONASI YANG ANDA BERIKAN 
SANGAT BERARTI BAGI PERJUANGAN 
KITA MENGALAHKAN COVID-19 
#MahakaUntuklndonesia 





'SALURKAN 
DONASI ANDA 
MELALUI: 


Bank Central Asia (BCA) 


5265309060 
a/n PT Mahaka Media TBK 


Desain: Kolaborasi Mahaka Group - Celsius Craative Lab 


Bank CIMB Niaga Syariah 


38 600 666 66 300 
a/n PT Republika Media Mandiri 














REPUBLIKA 


SABTU, 4 APRIL 2020 


9 





Tubuh membutuhkan gizi lengkap dan seimbang untuk menunjang kekebalan tubuh. 


m FARAH NOERSATIVA 


njuran beraktivitas dirumah 
telah dilakukan di seluruh 
dunia, termasuk di 
Indonesia. Langkah ini 
ditempuh untuk mencegah 
penyebaran virus korana 
(Covid-19) meluas lebih cepat. 

Karenanya, sejumlah wilayah Indonesia 
dalam beberapa waktu ini menerapkan sis- 
tem pencegahan penularan virus dengan cara 
social distancing dan work from home Untuk 
itu, setiap orang perlu menyesuaikan kese- 
hariannya dengan sistem tersebut, termasuk 
dengan mengenakan masker jika keluar 
rumah, menjaga kebersihan tangan, serta 
selalu menyiapkan selalu penyanitasi tangan. 

Mereka yang bekerja di rumah tentunya 
juga perlu penyesuaian dengan aktivitasnya 
di kediaman mereka. Namun, dalam men- 
cegah terinfeksi virus, perlu peningkatan 
daya tahan tubuh. Caranya adalah dengan 
memenuhi asupan yang baik setiap hari, 
menambah asupan yang menunjang, seperti 
suplemen atau vitamin, juga berolahraga. 

Menurut dokter spesialis gizi klinis Dr dr 
Samuel Oetoro MS SPGK, untuk menunjang 
kekebalan tubuh, tubuh membutuhkan gizi 


yang lengkap dan seimbang mulai dari 
karbohidrat, protein, sampai lemak. Semua- 
nya dengan takaran yang cukup. "Artinya, 
selama Anda bukan orang yangkegemukan, 
sesuaikan jenis-jenis makanan itu, sesuai 
dengan kebutuhan di rumah," ungkap 
Samuel kepada Republika, 

pekan lalu. 

Samuel menjelaskan 
dengan rinci, makanan 
makronutrien yang 
meliputi zat gizi utama 
yang harus dipenuhi " 
untuk menunjang keke- € 
balan tubuh. Jenisnya, 
yaitu karbohidrat 130 
kompleks berserat agar 
kenaikan kadar gula 
darah tidak terlalu cepat aa 
Contohnya, nasi merah, 21, 
nasi hitam, roti gandum, ali 
kentang dan ubi yang 
dimakan bersamaan 
dengan kulitnya. 

Kemudian, gizi berikutnya adalah 
protein. “Protein adalah hal penting karena 
penting untuk sistem imun. Jangan pernah 
kurangi sumber protein. Jangan pernah 
dikurangi atau dilewati," kata Samuel. 














Protein terdiri atas protein hewani dan 
nabati. Protein hewani meliputi daging, ikan, 
ayam, dan putih telur. Sementara, protein 
nabati meliputi tahu, tempe, kacang- 
kacangan, kedelai, dan almon 

Sementara, gizi penting berikutnya ada- 

lah lemak. Dia menya- 
rankan, masyarakat 
sebaiknya mengonsumsi 
jenis lernak-lemak baik 
yang dapat meningkat- 
kan imunitas tubuh. 
3 Contohnya, omega 2 
i ' juga minyak ikan laut 
dalam salmon, tuna, dan 
tongkol Lalu, asam 
. lemak omega, olive oil, 
: alpukat dan kacang- 
kacangan. 
Dia menekankan uri- 
tuk menghindari lemak- 
2 lemak jahat yang memicu 
penyakit jika terlalu ba- 
nyak. Di antaranya adalah 
daging merah yang mengandung lemak dan 
dapat menyebabkan karsinogenik yang 
merupakan pemicu kaniker. "Jangan makan 
gorengan dan jangan makan ayam dan kulit- 
nya karena itu berlemak," ungkap Samuel. 


Sementara, ada beberapa sumber vitamin 
dan mineral yang musti dikonsumsi untuk 
meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu 
vitamin C,D, dan E.Menurutnya, hal ini bisa 
ditemukan di sayur-sayuran dan buah-buah- 
an. "Perbanyak buah dan sayur minimal lima 
porsi, lima macam, dan lima warna. Termasuk 
sayur juga tiga hingga lima porsi, lima ma- 
cam, dan lima warna. Karena di sana terdapat 
mineralzink, dan magnesium, tutur dia. 

Sementara, untuk mendapatkan vitamin 
D, dia menyarankan masyarakat bisa berje- 
mur pada pukul 10.00. Jemur di bawah sinar 
matahari dengan durasi 15 menit lamanya. 

Samuel mengatakan, pada saat orang 
berada di rumah, orang-orang akan lebih 
sedikit memiliki kegiatan dibandingkan 
berada di luar rumah. Oleh karena itu 
penting bagi seseorang memiliki jenis 
makanan dengan gizi yang cukup sesuai 
dengan kegiatan di rumah, 

Meskipun kegiatan lebih sedikit dia me- 
minta masyarakat untuk tetap bergerak, se- 
perti berolahraga dengan intensitas ringan 
hingga sedang pada saat menerapkan 
anjuran beraktivitas di rumah. Dalam satu 
pekan, dia menganjurkan untuk berolahraga 
rutin tiga kali hingga empat kali di rumah. 

wi martani 








Madeena 





REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 ji 0 





DOMPET 


PENTINGNYA 
DANA DARURAT 


Dana darurat sebaiknya disimpan di instrumen keuangan dengan 
akses terbatas, tetapi memberikan kepastian jumlah yang aman. 


m SHELBI ASRIANTI 


ana darurat merupakan salah satu 
pos keuangan yang wajib dimiliki. 
Setiap orang perlu menyisihkan se- 
bagian dari penghasilannya untuk 
dana darurat yang sebisa mungkin 
hanya digunakan dalam kondisi 
mendesak yang tidak terduga. 

Perencana keuangan Metta Anggriani menyampai- 
kan, besaran dana darurat yang sebaiknya dimiliki 
bergantung pada biaya operasional seseorang Ideal- 
nya, seseorang yang masih lajang memiliki dana da- 
turat sebesar tiga kali biaya operasional bulanannya. 

Sementara, orang yang sudah berkeluarga ideal- 
nya memiliki dana darurat sebesar enam kali penge- 
luaran bulanan. Berbeda dengan mereka yang penda- 
patannya tidak tetap, dianjurkan memiliki dana darurat 
sebesar 12 kali pengeluaran bulanan. 

Dia mencontohkan, seseorang memiliki gaji Rp 10 
juta. Sebesar Rp 1 juta diplot untuk tabungan (bukan 
dana darurat). Sisanya Rp 9 juta untuk biaya opera- 
sional, termasuk berbagai cicilan. Maka, dana darurat 
adalah sekian kali dari biaya operasional itu. 

“Dana darurat tujuannya melindungi dari situasi 
yang tidak diharapkan, seperti sakit, bencana, PHK, 
dan kondisi lain. Dengan dana itu, seseorang masih 
bisa bertahan," ucap pendiri layanan konsultasi ke- 
uangan Anggriani & Partners tersebut 

Metta mengatakan, besaran tiga kali, enam kali, 
atau 12 kali terkesan sangat besar. Itu sebabnya dana 
darurat perlu dikumpulkan secara konsisten sedikit 
demi sedikit setiap bulan. Sebaiknya tidak dipakai 
kecuali dalam kondisi benar-benar terpaksa. 

Idealnya, dana darurat bisa diambil sewaktu-wak- 
tu, Sebab, terjadinya kondisi darurat tidak bisa dipre- 
diksi. Metta mengatakan, dana darurat sebaiknya di- 
simpan di instrumen keuangan dengan akses terbatas, 
tetapi memberikan kepastian jumlah yang aman. 


tujuannya 


Harus Konsisten 


Dana darurat 


melindungi dari 
situasi yang 
tidak diharapkan, 
seperti sakit, 
bencana, PHK, 
dan kondisi lain. 


Dia tidak menyarankan penyimpanan dana darurat 
di satu rekening yang sama dengan rekening biaya 
Operasional. Tidak pula disimpan dalam brankas yang 
terkunci karena dana tidak akan berkembang. Meng- 
alokasikannya dalam rekening saham pun amat 
berisiko. 

Ada sejumlah instrumen dengan tingkat kepastian 
tinggi, tapi berisiko rendah. Beberapa instrumen yang 
disarankan oleh Metta adalah deposito yang memiliki 
pengembangan dana, tabungan emas yang harganya 
relatif terpantau, serta reksadana yang cukup aman. 

“Kalau belum ada tujuan spesifik, bisa juga me- 
nyisihkan terlebih dahulu di rekening terpisah," kata- 
nya. 

Dalam kondisi pandemi global Covid-19 seperti 
saat ini, menurut Metta, dana darurat sudah bisa 
dipakai. Bagi mereka yang sakit, tentunya dana darurat 
sangat dibutuhkan. Sementara, untuk sebagian orang 
lain, butuh dana khusus untuk pencegahan penyakit 

Dana tersebut mungkin diperlukan untuk menjaga 
kebersihan ekstra di rumah atau membeli vitamin 
guna meningkatkan daya tahan tubuh. Karyawan yang 
bekerja dari rumah atau workfrom home (WFH) sangat 
mungkin pula mendapati pembengkakan pemakaian 
internet 

Sebelum memutuskan untuk menggunakan dana 
darurat selama WFH, Metta mengingatkan untuk 
mengatur ulang arus kas. Bisa jadi, ada pos-pos ke- 
uangan yang masih bisa dialihkan. Misalnya, meng- 
ambil dari pos untuk biaya transportasi atau dana 

hiburan yang tidak terpakai medssatatestani 








idak sedikit masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran tinggi 
mengenai pentingnya memiliki dana darurat Salah satunya adalah 
Theoreza Herdiyanto. Pria 30 tahun itu selalu konsisten menyisihkan 
10 persen dari penghasilan tiap bulan untuk dana darurat. 

Theo, panggilannya, sudah memiliki asuransi pribadi maupun asuransi 
dari kantor. Tapi, dia tetap menganggap dana darurat sangat penting 
lantaran peruntukannya bukan cuma soal kesehatan, melainkan juga kondisi 
darurat lain yang tidak terduga. 

Karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta Selatan itu mulai 
mengumpulkan dana darurat sejak beberapa tahun belakangan ketika 
pendapatannya sudah mencukupi. Dia tidak menginvestasikan dana darurat 
karena menurutnya dana itu harus siap diambil kapan saja. 

Dana darurat Theo pernah terpakai untuk biaya rumah sakit. Saat itu, 
Theo harus melakukan kontrol kesehatan ke dokter. Namun, dana tersebut 
sekarang masih utuh ketika Indonesia sedang berada di tengah pandemi 
Covid-19 saat ini. 

"Sekarang WFH justru bisa hemat. Karena tinggal sendiri, nggak keluar- 
keluar, di rumah aja Banyak pos pengeluaran yang nggak terpakai kayak 


nongkrong atau makan di luar," ungkapnya 

Kebiasaan menyisihkan penghasilan untuk dana darurat juga dilakoni 
Nanien Yuniar. Setiap bulan, perempuan 30 tahun yang berdomisili di 
Jakarta Timur itu mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk dana 
darurat 

Nanien tidak menghitung secara terperinci berapa besaran uang yang dia 
plot ke pos dana darurat. Sebagian uang yang tidak termasuk biaya 
operasional langsung dia alihkan ke rekening lain untuk tabungan serta dana 
darurat 

Dia menyimpan pos tersebut di rekening khusus yang bisa terbagi dalam 
beberapa jenis tabungan, termasuk deposito. Dana darurat Nanien pernah 
terpakai ketika dia sedang melancong dan seorang teman titip membeli 
barang dengan nominal cukup besar. Nanien memutuskan memakai dana 
darurat untuk sementara, kemudian segera mengembalikan setelah 
temannya membayar. 

Selain pengalaman tersebut, selebihnya, Nanien cukup disiplin untuk 
tidak menggunakan pos tabungan dan dana darurat. "Nggak diganggu gugat 
kecuali mendesak banget" ujarnya. mx 





satya ketiani 


Kita perlu 
berbagi kepada 
sesama, jadi 
please belanja 
sewajarnya. 


REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 7 1 





Madeena 





KE BELANJ 
DARING 


Prioritaskan barang-barang kebutuhan 
selama beraktivitas di rumah, 
tapi jangan sampai menimbun. 


im FARAH NOERSATIVA, SHELBI ASRIANTI 


@musatan aktivitas di rumah selama pandemi Covid-19 mendorong 
terjadinya banyak perubahan, Tak terkecuali, terhadap pola konsumsi 
masyarakat. Kini, sebagian besar orang lebih memilih berbelanja 
kebutuhan sehari-hari melalui platform daring. Tak hanya menawarkan 
kemudahan, belanja daring dinilai sesuai anjuran physical distancing 
yang diserukan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Menurut Co-founderand Vice-CEO Jouska Indonesia Farah Dini Novita, transaksi 
belanja daring meningkat selama pandemi virus korona. "Mungkin, ada beberapa 
orang yang tadinya tidak terlalu percaya belanja online (akhimya berbelanja online)" 
ujarnya dalam acara "Bijak Finansial dengan #BelanjaDariRumah" bersama Shopee 
Indonesia, baru-baru ini 

Belanja daring sebaiknya dilakukan dengan perhitungan matang untuk me- 
ngindari pemborosan dan panic buying. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah 
mengenali mana yang menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 

Dalam situasi seperti saat ini, fokus utama dalam berbelanja daring adalah 
memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu, misalnya, bahan makanan. Farah 
mengimbau masyarakat memprioritaskan barang-barang yang dibutuhkan yang bisa 
mendukung selama beraktivitas di rumah. "Tapi jangan menimbun bahan pokok ya, 
kita perlu berbagi kepada sesama, jadi please belanja sewajarnya," kata Farah. 

Salah satu e-commerce, Shopee Indonesia, mendukung 
upaya pemerintah untuk menerapkan social distancing demi 
menekan penyebaran Covid-19. Upaya ini diwujudkan Sho- 
pee melalui kampanye #BelanjaDariRumah, 

Menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, 
Shopee ingin membantu pengguna memenuhi kebutuhan 
dasar dengan meminimalisasi kontak langsung antara pembeli 
dan penjual. Kampanye ini juga bertujuan agar perekonomian 
di Indonesia tetap bergerak meski sedang menghadapi 
pandemi Covid-19. 

Keberadaan platform e-commerce seperti Shopee me- 
mungkinkan para penjual atau pelaku UMKM tetap bisa pro- 
duktif bekerja dan mendapatkan penghasilan meski dari 
rumah. "Biarkami yang menjadi pejuang belanja darirumah 
dengan sistem yang kami punya, dengan warehouse yang 
kami punya," kata Public Relations Lead Shopee Indonesia 
“Aditya Maulana Noverdi. 

Aditya menjelaskan, selama pandemi Covid-19 berlang- 
sung, beberapa kategori mengalami peningkatan dari segi 
pencarian. Dua kategori yang semakin banyak dicari akhir- 
akhir ini adalah kategori kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. 

Demi memberikan kenyamanan kepada para pengguna, Shopee menjaga ke- 
tersediaan barang-barang tersebut sebaik mungkin. Aditya mencontohkan, saat 
ini beragam kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahkan gula yang 
sempat sulit dicari di pasaran tersedia di Shopee. 

Hal serupa dilakukan Blibli. Sejak Rabu (18/3), Blibli membatasi pembelian 
bahan pangan secara daring, termasuk beras, minyak goreng, dan mi instan. 

Pembatasan juga berlaku untuk produk-produk sanitasi, seperti cairan antiseptik, 
penyanitasi tangan, dan sabun cuci tangan. Saat pelanggan berbelanja, Blibli telah 
mengatur secara otomatis agar kuantitas produk yang dimasukkan ke keranjang 
belanja sesuai batas. 

Ketika pelanggan memasukkan lebih dari batas kuantitas yang telah ditentukan, 
pelanggan tidak dapat melanjutkan proses check out dan pembayaran. Penerapan 
turut berlaku untuk produk yang dijual langsung oleh mitra merchant 

"Dengan membatasi pembelanjaan, kami ingin memastikan semua pelanggan 
punya kesempatan sama untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan," kata 
Senior Vice Presidentof Trade Partnership Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha, lewat 
pernyataan resminya. med commartsrostanti 





LN gue 


Mudah Mencari 
yang Halal 


m ADYSHA CITRA RAMADHANI 


agi umat Islam, kehalalan produk menjadi 
pertimbangan penting ketika berbelanja daring 
Alasannya, tidak semua produk makanan yang 
tersedia di e-commerce memiliki sertifikat halal 
resmi dari pemerintah dan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 

Menyadari kebutuhan ini, e-commerce Tokopedia 
meluncurkan platform khusus bernama Tokopedia 
Salam. Tokopedia Salam hadir untuk mempermudah 
masyarakat menemukan dan berbelanja produk 
bersertifikat halal secara lengkap, mudah, dan amanah 
Di Tokopedia Salam, informasi sertifikat halal kini 
tertera pada kolom keterangan dan filtrasi produk. 

"Berdasarkan riset yang kami lakukan terhadap 
pengguna Tokopedia, lebih dari 80 persen responden 
menyatakan, memiliki kebutuhan untuk membeli 
produk makanan bersertifikat halal," kata Head of 
Tokopedia Salam Garri Juanda dalam siaran pers yang 
diterima Republika. 

Produk-produk yang diperjualbelikan meliputi 
makanan, minuman, fesyen, kecantikan, hingga 
perlengkapan ibadah. Tokopedia juga menghadirkan 
fitur Alguran digital yang terintegrasi dengan ekosistem 
Tokopedia Salam. Fitur ini diharapkan dapat 
memudahkan masyarakat beribadah di rumah sebagai 
salah satu upaya menekan laju penyebaran Covid-19 
sesuai dengan imbauan pemerintah. 

“Tokopedia Salam merupakan solusi dari hulu ke 
hilir, mulai dari ketersediaan produk dan layanan, 
hingga pembayaran, bagi masyarakat yang memiliki 
kebutuhan akan produk dan layanan yang baik," ujar 
Garri 

Tokopedia juga akan terus mengeksplorasi kerja 
sama dengan berbagai LPH lain sebagai bentuk 
komitmen dalam mendorong perkembangan produk 
halal di Indonesia. "Melalui integrasi LPPOM MUI 
dengan Tokopedia, masyarakat dapat menemukan 
berbagai produk yang sudah terjamin halal, secara 
online lewat Tokopedia Salam," kata Direktur LPPOM 
MUI Lukmaniul Hakim. mad commarrsrostani 


REPUBLIKA 







WORK FROM HOME x 
STUDY FROM HOME? 


MANFAATIN WAKTU LUANG KAMU 
UNTUK BERKREATIFITAS! 


YUK IKUTAN... 


' LOMBA 


TULIS ARTIKEL & 
INFOGRAFIS 





GRATIS... 

TERBUKA UNTUK: 
PELAJAR, JURNALIS 
& UMUM 












TEMA:KY 
ASURANSI JIWA SYARIAH 
SEBAGAI WUJUD CINTA DALAM MELINDUNGI 
KELUARGA DAN MASA DEPAN 


- MASYARAKAT INDONESIA BUTUH LHO ASURANSI JIWA SYARTAHI 
- PERAN PENTING ASURANSI JIWA SYARTAH DI ERA MODERN. 
-« ASURANSI JIWA SYARTAH WUJUDKAN MASA DEPAN PENUH BERKAH. 
- ASURANSI JIWA SYARTAH PAS UNTUK MILENTAL 
253 pu 
KUREMKAN KARYA KAMU KEALAMAT EMAIL 










RAM MADIAN 
RATUSAN 
RUPIAH 





(IAI MMI NIM 


Madeena 


KULINER 








Ini resep cocok 
sekali buat kalian 
yang bekerja 
dari rumah. 


REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 1 2 





FARAH NOERSATIVA 


embatasan aktivitas warga untuk mencegah 

penyebaran virus korona (Covid-19) sudah 

berlangsung beberapa pekan. Kondisi ini 

membuat setiap keluarga perlu untuk men- 

cukupi kebutuhan hariannya dengan makan- 

an dari rumah. Tentu saja, penting untuk 
mendapatkan makanan yang berkualitas dengan gizi yang 
lengkap guna menunjang daya tahan tubuh. 

(Chef Yuda Bustara memiliki resep makanan sederhana, 
tapi memiliki gizi yang baik agar daya tahan tubuhnya me- 
ningkat. Menu makanan itu adalah telur kocok kaldu ayam. 
Sesuai dengan namanya, bahan-bahan dari menu makanan 
ini hanyalah dua butir telur dan kaldu ayam atau kaldu sapi. 
"Ini seperti membuat menu cawan mushi, makanan dari 
Jepang, yang kita temui di restoran Jepang,” ungkap Yuda, 
saat dihubungi, pekan lalu. 

Cara membuatnya, kata dia, mengocok telur menggu- 
makan garpu. Lalu, masukkan kaldu ke dalam kocokan telur 
dan kocok lagi hingga bahannya menyatu. Agar hasilnya 
lebih encer atau halus, dia menyarankan untuk menyaring 
kocokan telur itu dan tempatkan dalam cawan-cawan. 

“Setelah itu, kukus kocokan telur itu selama lima menit 
saja," kata dia. Setelah selesai, makanan itu bisa disajikan 
dengan menggunakan nasi putih, nasi merah, atau dimakan 
tanpa menggunakan nasi. 

Yuda juga menyebut, kocokan telur itu bisa ditambah 
daging gilingaatau seledri untuk menambah gizi pada menu 
tersebut. Kaldunya pun bisa dibuat dengan cara merebus 
tulang ayam atau sapi yang dibumbui bawang putih dan 
garam. 

Selain itu, dia juga memiliki resep untuk membuat 


SAJIAN 
BERKUALITAS 
DARI RUMAH 


Sirup madu dapat menjadi minuman yang 
mampu menunjang kekebalan tubuh dan 
dapat diminum sewaktu-waktu. 





minuman yang mampu menunjang kekebalan tubuh dan 
dapatdiminum sewaktu-waktu, yaitu sirup madu, "Ini resep” 
cocok sekali buat kalian yang bekerja dari rumah. Bahan- 
bahannya bisa membuat imun kita lebih kuat lagi di masa 
pandemi ini,” ungkap Yuda kepada Republika. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah madu,jeruk lemon 
atau jeruk nipis, jahe yang digeprek, serai yang digeprek, 
serta air putih. Cara membuatnya sederhana yaitu merebus 
semuanya bersamaan. "Jangan lupa, diaduk perlahan,” 
ungkap dia. Setelah matang dan dingin, masukkan ke dalam 
wadah kedap udara dan disimpan di lemari es yang 
membuatnya tahan selama sebulan. 

Untuk menikmatinya, tuang dua sendok makan sirup 
madu dan campur air hangat atau dingin. “Bisa diminum 
kapan saja untuk meningkatkan daya tubuh kita," jelas dia 

Menurut pendiri Natural Cooking Club Fatmah Bahlawan, 
makanan dan minuman sehari-hari biasanya sudah mengan- 
dung empon-empon penunjang daya tubuh. Di setiap 
masakan Indonesia pasti ada aneka bumbu itu, "Tanaman- 
tanaman itu merupakan tanaman obat yang mampu mem- 
perkuat daya tahan tubuh,” ungkap Fatmah dalam kesem- 
patan berbeda. 

Salah satu menu minuman yang paling mudah dibuat 
oleh masyarakat adalah kunyit asam yang bisa disajikan 
dengan tambahan madu juga jeruk nipis. Ada juga wedang 
asam yang direkomendasi sebagai penambah dayatahan 
tubuh. Membuatnya mudah, yaitu dengan merebus asam 
jawa dan gula aren dalam air. "Kalau mau yang asam, bisa 
2:1. Asamnya dua, gula arennya satu," tutur dia. 

Selanjutnya adalah wedang jahe serai dari jahe emprit 
dan serai yang direbus denganair. “Setelah itu, diberi madu 
dan perasan satu jeruk nipis kecil. Madunya bisa diganti 
gula batu. Itu sudah enak,” ujar dia. med: deni martani 








Nutrisi Bagi Anak Muda 


m. RAHMA SULISTYA 


alah satu perusahaan besar berbagai produk 
minuman Coca Cola memahami kebutuhan 
asupan nutrisi anak muda. Apalagi, untuk 
mereka yang memiliki aktivitas dan mobilitas 
tinggi, tapi saat ini perlu untuk menjaga diri di rumah, 
Varian barunya hadir berupa minuman mengandung 
susu yang praktis untuk pemenuhan kebutuhan 
nutrisi, yaitu Nutriboost. 

Dengan logo VITA GO, minuman ini mengandung 
vitamin 83, vitamin B6, vitamin E, dan zink yang 
bermanfaat untuk membantu proses pembentukan 
dan metabolisme energi. "Anak muda butuh asupan 
nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar 
Senior Brand Manager-Dairy PT Coca-Cola Indonesia, 





Hans Kristian Kusuma, di Jakarta, beberapa waktu 
lalu. 

Susu menjadi salah satu sumber nutrisi penting 
penunjang kesehatan. Usia dewasa dan muda 
memang merupakan rentang usia yang 
membutuhkan angka kecukupan energi yang tinggi. 
Susu bisa dikatakan mengandung hampir semua 
nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Karena, susu tak 
hanya mengandung nutrisi esensial (makronutrien), 
seperti protein, lemak, dan karbohidrat tapi juga 
mengandung berbagai mikronutrien. 

"Contohnya, seperti kalsium, potasium, dan 
magnesium yang sangat dibutuhkan anak muda 
dengan aktivitas dan mobilitas tinggi," ujar dokter 
spesialis gizi dr Diana Suganda SPGK, dalam 
kesempatan yang sama 

Berapa kebutuhan susu bagi tubuh? Diana 
menjelaskan, rentang usia berbeda membutuhkan 
susu dengan takaran berbeda pula. Untuk anak baru 
lahir hingga usia dua tahun membutuhkan ASI. Lalu, 
usia dua sampai delapan tahun membutuhkan susu 
sekitar 500 sampai 600 mililiter (mi) per hari 
Kemudian, untuk anak usia delapan sampai 12 tahun 
kebutuhannya menjadi 400 sampai 500 ml per hari 

Untuk usia remaja, yakni 12 sampai 18 tahun 
membutuhkan susu sekitar 300 sampai 400 mlper 
hari. Sementara, usia dewasa atau di atas 18 tahun, 
kebutuhan susu menurun menjadi 200 sampai 300 








mil per hari. Barulah saat masuk lanjut usia (lansia), 
kebutuhannya kembali meningkat layaknya usia 
delapan sampai 12 tahun. 

Meskipun sudah ada takarannya, untuk usia 
dewasa pun konsumsi susunya disesuaikan dengan 
aktivitas yang dilakukan. Misalnya, antara pekerja 
kantoran dan atlet, tentu atlet yang membutuhkan 
lebih banyak susu. "Jadi tergantung kebutuhan tubuh 
orang per orang," kata Diana 

Nutriboost hadir untuk melengkapi gizi harian 
dalam dua kemasan yang mudah dibawa, yaitu kotak 
180 ml dan botol 240ml. Varian rasanya adalah 
cokelat dan kopi, juga aneka buah, seperti rasa 
stroberi, rasa jeruk, rasa apel, dan rasa mangga 

mag: con merdiani 








REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 1? 3 





Madeena 


FILANTROPI 


BERSATU 
MELAWAN COVID-19 


Hingga kini tim Cekal Corona dari Dompet 
Dhuafa masih terus menyalurkan bantuan 
donasi kepada mereka yang membutuhkan. 


 GUMANTI AWALIYAH 


ara influencer, selebritas, komunitas, organisasi, juga lembaga kompak 
melakukan penggalangan donasi untuk melawan virus Covid-19 di 
Indonesia. Sasaran penyaluran donasi tersebut beragam, mulai dari 
membantu penyediaan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD) untuk 
para tenaga medis, penyemprotan disinfektan, serta bantuan lainnya 
untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdampak Covid-19. 

Salah satu lembaga yang menggalang donasi untuk melawan Covid-19 adalah 
Dompet Dhuafa. Lembaga filantropi yang dibentuk pada 1994 ini menjadi salah 
satu lembaga yang proaktif melawan virus Covid-19 melalui program "Cekal Corona" 
atau cegah tangkal korona. 

General Manager Fundraising Dompet Dhuafa Dhoni Marlan menyampaikan 
ada sekitar 12 layanan khusus Covid-19 dari Dompet Dhuafa. Antara lain, saluran 
siaga (hotline) Covid-19, edukasi prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), layanan 
penyemprotan disinfektan, bantuan logistik dan hygiene kit layanan ambulans dan 
fasilitas kesehatan siaga, penyediaan APD, penyediaan bilik disinfektan, layanan 
jenazah, relawan khusus Covid-19, saluran siaga dukungan psikososial, penerapan 
work from home (WFH), serta pengadaan dokumen protokol pencegahan Covid- 
19. 

"Kurang lebih ada 15 ribu relawan Dompet Dhuafa di berbagai bidang yang 
kini tengah berjuang melawan Covid-19. Kami juga memiliki 21 klinik dan delapan 
rumah sakit yang digunakan untuk membantu pemeriksaan," kata Dhoni saat 
dihubungi Republika, Ahad (29/53) 

Dhoni menjelaskan, selama periode 16-27 Maret 2020, Dompet Dhuafa telah 
membagikan logistik dan hygiene kit kepada 64 masjid, 20 fasilitas pendidikan, 
tujuh fasilitas kesehatan, satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM), 
enamfasilitas umum, dua panti asuhan, enam permukiman, 19 kantor, tiga kawasan 
wisata, dan tiga bank. Kemudian, DD juga telah memberikan layanan disinfektan 
kepada 175 masjid, 21 gereja, satu vihara, 68 fasilitas kesehatan, dua panti asuhan, 
tujuh fasilitas sosial, seluruh stasiun LRT, tujuh permukiman, empat rumah makan, 
52 kantor, tiga kawasan wisata, enam bank, dan dua rangkaian LRT. 

Sementara itu, bilik disinfektan telah dipasang di 24 fasilitas kesehatan, 11 
kantor, empat fasilitas umum, dan satu stasiun MRT.Tidak hanyaiitu, Dompet Dhuafa 
juga aktif memberikan edukasi prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada 18 
masjid, delapan fasilitas kesehatan, satu fasilitas kesehatan dan delapan UKBM, 
delapan fasilitas umum, tujuh permukiman, serta 15 kantor. Dhoni mencatat hingga 
kini, Dompet Dhuafa telah menerima 1.074 panggilan untuk layanan dukungan 
psikososial. 

"Untuk sebaran daerah penerimanya, tersebar di seluruh Indonesia. Papua, NTT, 
NTB, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Pulau Jawa, semuanya menerima manfaat 
dari donasi yang digalang oleh Dompet Dhuafa," jelas Dhoni. 

Dhoni menyampaikan bahwa hingga kini tim Cekal Corona dari Dompet Dhuafa 
masih terus menyalurkan bantuan donasi kepada mereka yang membutuhkan. 
Meski pandemi Covid-19 ini menjadi musibah baru bagi Indonesia juga dunia, 
Dhoni bersyukur belum ada kendala-kendala berarti yang dihadapi oleh tim. Ia 
(pun memohon doa serta dukungan masyarakat agar setiap pekerjaan dan tanggung 
jawab yang diamanahkan kepada Dompet Dhuafa bisa dijalankan dengan sebaik 
mungkin. 

Masyarakat yang ingin berdonasi melawan Covid-19 melalui Dompet Dhuafa 
bisa menyalurkannya melalui nomor rekening BNI 023.962.3117 atau BCA 
237.300.4723 atas nama Yayasan Dompet Dhuafa Republika. met satyatestiani 


Untuk 
sebaran 
daerah 
penerimanya, 
tersebar di 
seluruh 
Indonesia. 





Gebah Corona 


idak hanya Dompet Dhuafa, BPJS Kesehatan, Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI), dan Republika juga membuka 
penggalangan dana untuk membantu kebutuhan 
KPD bagi tenaga medis, Melalui Gerakan Gotong 
Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (Gebah 
Corona), diharapkan penggalangan dana ini dapat 
mendorong masyarakat bergerak bersama untuk kemudian 
disumbangkan pada kepentingan tenaga kesehatan 

Launching Gebah Corona sudah dilakukan dan 
ditandangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi 
Idris, Ketua Umum PB IDI Daeng M Fagih, dan Pemimpin 
Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi, Jumat (20/3). 

“Saat ini, petugas tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 
berjuang di garda depan dalam menangani wabah korona, 
Mereka melayani masyarakat tanpa kenal lelah sehingga 
sudah seyogianya kita turut bergerak membantu supaya 
mereka bisa bertugas dengan dilengkapi alat pelindung diri 
yang memadai agar kesehatannya terjaga," kata Fachmi, 

Fachmi mengatakan, sejak periode 19 sampai 29 Maret, 
donasi yang terkumpul sudah mencapai Rp 967 juta. 
Nantinya, hasil donasi akan digunakan untuk membantu 
kebutuhan APD di rumah sakit yang membutuhkan 

“Kan ini penggalangan donasi secara kerja sama, jadi 
tentu APD itu akan diprioritaskan untuk rumah sakit yang 
membutuhkan," kata Fachmi 

Menurut Fachmi, saat ini, karyawan BPJS Kesehatan 
seluruh Indonesia juga secara sukarela menyisihkan 
sebagian gajinya untuk Gebah Corona. Dana itu langsung 
diserahkan ke Republika untuk dikelola 

Fachmi juga mengajak masyarakat untuk terus 
berpartisipasi aktif dengan menyalurkan donasinya melalui 
transfer ke PT Republika Media Mandiri untuk Bank BCA 
nomor rekening 375.305.177-1 dan Bank Mandiri nomor 
rekening 127.009090909-2. 

“Kami harapkan, dengan adanya sinergi dengan PB IDI 
dan Republika, akan membantu menghadapi pandemi ini, 
Donasi ini nantinya disalurkan untuk tenaga medis di 
fasilitas kesehatan yang menangani virus korona di 
Indonesia, khususnya fasilitas kesehatan yang menjadi 
prioritas dan rentan," ujar Fachmi. mes sataesiani 





Madeema 


MODIS 


ASYIKNYA 
CUSTOM 


CELANA SENDIRI 


Keuntungan personalisasi fesyen 
adalah produknya sesuai kebutuhan 
dan memberikan kenyamanan tersendiri. 


m FARAH NOERSATIVA 


emiliki kesempatan untuk 
mengatur bentuk, bahan, dan 
fitur pakaian merupakan se- 
buah halyang istimewa. Sebab, 
selama ini, kita kerap dijejali 
dengan produk-produk pakai- 
an siap pakai dengan ukuran-ukuran standar yang 
sebenarnya masih tak cocok dengan tubuh kita. 
Beberapa orang memiliki kebutuhan pakaian 
berdasarkan kondisi tubuh 
juga aktivitasnya. Kebutuhan 
akan personalisasi pakaian 
oleh khalayak ditangkap oleh 
jenama lokal pakaian, Kasual. 
Menurut CEO Kasual Alam 
Akbar, tujuan membangun 
Kasual adalah sebagai solusi 
bagi orang-orang yang mem- 
butuhkan personalisasi ce- 
lana sendiri 
“Orang-orang mungkin 


Kadang-kadang, 
saat setelah ny 


sonal, antara lain, ukuran, desain, stitching atau 
pemilihan warna benang yang disukai, dan kain 
yang disukai dan sesuai dengan tubuh setiap indi- 
vidu. Hal ini tentu menguntungkan karena saat 
mendapatkan produk sesuai kebutuhan akan mem- 
berikan kenyamanan tersendiri, 

Dengan cara seperti itu, kata Joachim, desain 
produk yang didapat pun cocok dengan kepribadian 
kita. Dengan memiliki produk celana yang sesuai 
dengan kepribadian kita, produk kita itu akan 
menjadi produk yang awet. 

Menurut pengamatannya, 
gaya fesyen celana saat ini 
yang banyak dipesan bermo- 
del di atas mata kaki atau 
“ankle pants Model seperti itu, 
kata dia, pada umumnya ber- 
bahan kain semiwol. Semen- 
tara, banyak order jenis celana 
dengan bahan chinos umum- 
nya bergaya slim fit dan skin- 


Joachim mengatakan, tren 


bisa menjahitkan celananya makan perut celana saat ini mengarah pada 
sendiri sesuai dengan ke- & produk yang awet dipakai ja- 
inginan mereka. Tapi, biasa- membesar lan-jalan dan beraktivitas. 


nya baru jadi sekitar empat 
pekan. Kami bisa mengerja- 
kannya sampai empat hari 
saja," jelas Alam. Sebab, Ka- 
sual memiliki dua tim dalam 


sejenak. Celana 
ini pun bisa 


Jenis ankle pants tergolong 
nyaman dipakai oleh orang 
dengan mobilitas tinggi kare- 
na potongannya yang berada 
diatas mata kaki. 


bidang produksi, tim ukur dan i Untuk personalisasi desain 
tim produksi. Oleh karenanya, menyesuaikan diKasual kata dia, masyarakat 
pembuatan celana di Kasual karena bisa tak dikenakan biaya lebih. 
pun bisa cepat dan sesuai Artinya, tarif yang dikenakan 
dengan keinginan konsumen, membesar. adalah tarif flat. 


Head of Product dan Pro- 
duct Development Kasual 
Joachim Atin mengatakan, 
selama ini, selain industri fesyen, personalisasi 
produk juga diterapkan pada produk ponsel sepeda 
motor, dan lain-lain. "Ketika kita melakukan 
personalisasi produk kita, biasanya kita harus 
memberikan kriteria-kriteria personal, seperti 
ukuran dan desain personal," ungkap Joachim. 
Beberapa hal yang bisa menjadi kriteria per- 


f 





Kasual juga menyediakan 
celana heck chinos yang me- 
miliki karakter khusus, seperti 

karet disisikiri dan kanan pinggang untuk mengen- 

durkan celana."Kadang:kadang, saat setelah makan, 
perut membesar sejenak. Celana ini pun bisa me- 
nyesuaikan karena bisa membesar," ungkap dia. Ce- 
lana inijuga dapat dilengkapi kantong tersembunyi 
untuk menyimpan barang penting 

metsowi mardiani 






REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 14 







uci ehupatas 


Tingkatkan Minat 
ke Produk Lokal 





oowroronospp 





FARAH NOERSATIVA 


'enama lokal terus berinovasi dalam berbagai bidang 
termasuk untuk produk fesyen. Untuk melakukan 
inovasi kolaborasi kadangkadang dibutuhkan, seperti 
yang ditempuh oleh Kasual bersama dengan Kotoko, 

Langkah tersebut diapresiasi politikus dan juga pebisnis 
Sandiaga Uno. Dia berpandangan, bagaimanacara membuat 
produk lokal semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. 
Menurutnya, untuk memulai halitu, pemakaian produk lokal 
harus dimulai dari diri sendiri. 

"Menurut saya yakita mulai dari diri kita sendiri. Terus kita 
mulai hari ini dan kita mulai setiap hari untuk menggunakan 
produk jenama lokal," jelas Sandiaga menanggapi inovasi 
Kasual bersama Kotoko untuk ajang Kotoko Custom Week. 

Penggunaan produk-produk jenama lokal juga telah di- 
dorong secara resmi oleh pemerintah, terutama oleh 
Presiden Joko Widodo. Artinya, menurut dia, masyarakat 
terus didorong untuk bisa menggunakan produk jenama 
lokal "Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mulai dari kita sendiri, 
komunitas kita, keluarga kita sendiri dorong untuk memakai 
produk-produk jenama lokal," kata Sandiaga. 

Dengan menggunakan produk jenama lokal lanjut dia, 
halitu pun mampu menciptakan geliat ekonomi di semua 
lapisan masyarakat Apalagi, masing-masing gaya fesyen bisa 
diunggulkan dengan produk-produk yang bermacam-macam 
jenisnya. 

Misalnya, sebut dia, produk fesyen dengan gaya kasual 
bisa menciptakan semua jenis produk sesuai dengan gaya 
tersebut. Seperti produk pakaian, celana, maupun aksesori- 
aksesori yang sesuai dengan gaya kasual. 

Dalam momentum tu, Sandiaga berharap, Kotoko mam- 
pu bekerja sama dengan banyak jenama lokal Indonesia, 
termasuk dengan jenama Kasual. "Ke depan, kita ingin 
kolaborasitidak hanya personalizedan customize tapi juga 
localize dalam konsep berjejaring" kata Sandiaga. 

Kotoko merupakan perusahaan rintisan baru yang didiri- 
kan di Singapura. Kotoko bukan sekadar toko pakaian biasa, 
melainkan pakaian yang disediakan dari jenama lokal dan 
mempermudah konsumen lewat konsep omnichannel. Co- 
founder Kotoko Cynthia Krisanti menuturkan, di dalam Kotoko 
nantinya ada teknologi website konsumen. Ketika konsumen 
datang mereka bisa mencoba pakaian mana saja yang ingin 
dibeli. 

“Saat stok ukuran pakaian yang sesuai sedang habis, 
konsumen bisa langsung memesan dengan menggunakan 
website konsumen di dalam Kotoko," kata dia dalam kesem- 
patan berbeda, beberapa waktu yanglalu. 

Kotoko akan melakukan pengembangan untuk menun- 
jang kinerja ritel mereka, seperti menelusuri data konsumen 
sehingga pemilikjenama bisa mengertiapa saja yang perlu 
diperbaiki."Contoh datanya, misalnya, barang-barang yang 
dicoba apa saja. Yang trendi sama modelnya. Bisa lihat per- 
mintaan pasar dari situ," ujar Cynthia. meeteovimariani 


REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 “: 5 





Madeena 


BUGAR 


TAK SEKADAR 
MEMPERCANTIK DIRI 


Produk kosmetik yang digunakan 
harus dapat menjaga kesehatan 
kulit di samping mempercantik 
tampilannya. 


im ADYSHA CITRA RAMADAN! 


'emajuan teknologi dan ragam inovasi memungkinkan 
produk-produk kosmetik kekinian juga mengandung 
manfaat kesehatan kulit. Salah satu jenama kecantik- 


an, Wardah, menghadirkan produk-produk kosmetik 
yang halal, aman, juga bermanfaat bagi kesehatan 
kulit lewat variasi kandungan tabir surya dan vitamin. 

“Menurut kami, setiap produk yang digunakan harus dapat 
menjaga kesehatan," ujar VP Research and Development dr Sari 
Chairunnisa SpKK kepada Republika, beberapa waktu lalu. Salah 
satu produk yang dimiliki Wardah adalah Wardah Lightening 88 
Cake Powder dengan SPF 15 PA. Di dalamnya ada ekstrak Licorice 
vitamin 83 yang membantu proses pencerahan kulit wajah natural 

Kandungan serupa juga ada pada produklipstik, seperti Wardah 
Exclusive Moist Lipstick yang melembapkan. Ekstrak aloe vera dan 
vitamin E membuat bibir lebih lembut dan sehat Untuk perawatan 
kulit bibir, Wardah juga memproduksi lip balm. 

Kandungan SPF dan pelembap juga 
terdapat pada bedak tabur, BB cream, 
atau liguid foundation yang diperkaya 
dengan tambahan active antioxidant 
“Sehingga, memang lebih baik memilih 
produk dengan kandungan yang baik 
untuk kesehatan kulit," tutur Sari 

Jenama kosmetik lokal lainnya, yaitu 
Rose All Day juga punya produk yang 
baik untuk kesehatan kulit. Bahan-ba- 
hannya pun cocok untuk segala jenis 
kulit. "Kami juga memasukkan banyak 


Skincare-nya 
harus rajin 


dan bahan-bahan yang baik," ujar salah satu 
pendiri Rose All Day, Tiffany Danielle, 
bersihkan belum lama ini. 


Seri Mini Mouse, misalnya, kata dia, 
mengandung argan oil yang mencegah 
bibir menjadi kering. Seri tiguid lipstick 
ini juga diformulasikan tanpa menggu- 
nakan paraben, ftalat sulfat, dan gluten. 

Produk pembersih wajah tetap perlu 
digunakan untuk menjaga kesehatan 
kulit pengguna riasan wajah. Pakar kecantikan Janine Intansari 
mengatakan,ada dua kunci penting dalam menjaga kesehatan kulit 
wajah bagi pengguna makeup. Kedua kunci tersebut adalah mem- 
bersihkan makeup secara rutin dan rajin mengaplikasikan produk 
perawatan kulit. 

"Jadi skincare-nya harus rajin dan bersihkan makeup harus rajin," 
lanjut Janine kepada Republika dalam peluncuran perdana produk- 
produk DHC Indonesia di Jakarta. Kerap, double cleansing diperlukan 
untuk membersihkan wajah dari riasan kosmetik. "Aku merasa itu 
adalah cara yang sudah paling benar untuk menghapus makeup." 

Untuk pengaplikasian ke kulit, Janine menjelaskan agar memper- 
hatikan konsistensi cairan dalam kosmetik dulu. Urutan ini tidak 
selalu baku, tapi bisa diterapkan pada sebagian besar produk 
perawatan kulit. "Aplikasikan yang paling cair dulu, kayak misalnya 
toner, lalu kita naik yang agak sedikit lebih tebal, yaitu essence, lalu 
ke serum dan ojls, lalu terakhir heavy cream," jelas Janine. 

mek donimardani 


makeup 
harus rajin. 








Langkah Tepat Menghemat Kosmetik 


. GUMANTI AWALIYAH 


mengasahnya pada celana jins 10 sampai 20 kali, | 
Produk seperti kapas juga bahan yang sering dipakai setiap 

hari untuk menghapus riasan wajah. Make-up artist Catherine 

Batour menyarankan agar kapas selalu dibagi menjadi dua 

bagian, sehingga penggunaan kapas bisa lebih hemat. 


ahan-bahan pokok menjadi pilihan prioritas dari daftar 
belanja kebutuhan saat pembatasan ruanggerak 
warga di luar rumah. Karena itu, penghematan perlu 


dilakukan, termasuk untuk produk kosmetik dan 
perawatan kebersihan tubuh dan kesehatan kulit. Caranya, 
bukan sekadar mengurangi takaran, melainkan ada cara tepat 
yang lebih efisien 

Menurut ahli lifestyleand parfum packaging Richard Ouelch, 
ada cara untuk membuat aroma parfum lebih tahan lama dan tak 
perlu sering menyemprotnya. Caranya adalah mengoleskan 
vaselin ke bagian leher, pergelangan tangan, atau bagian tubuh 
lain yang akan disemprot parfum."Cara ini bisa menahan aroma 
parfum lebih lama," kata dia, dilansir The Sun, beberapa waktu 
lalu 

Penyimpanan parfum pun harus diperhatikan, kata dia 
Kamar mandi adalah tempat keliru untuk menyimpan karena 
kelembapan ruangan itu melemahkan aroma parfum. "Selalu 
simpan botol parfummu di kotak aslinya untuk menghentikan 
degradasi dari sinar matahari yangakan melemahkan aroma 
dari waktu ke waktu," kata dia. 

Bagi laki-laki, tambah dia, dapat menghemat penggunaan 
pisau cukurnya. Biasanya, pisau cukur sekali pakai dirancang 
untuk lima sampai tujuh kali penggunaan. Agar pisau cukur 
tidak tumpul, pertajam kembali pisau cukur dengan 


Alas bedak atau foundation juga bisa dihemat 
penggunaannya dengan cara menggunakan ujung kuas rias 
pada spons untuk meratakan foundation. 

"Ketika berpikir foundation dalam botol telah habis, 
potonglah botol itu menjadi dua dan gunakan krim yang tersisa 
di dalam. Anda akan kagum dengan banyaknya produk yang 
tersisa," kata dia. 

Perempuan biasanya juga senang mengaplikasikan aneka 
wama pada kukunya. Untuk menghemat kuteks, pastikan tidak 
ada minyak, pelembap, atau air pada kuku sebelum memakai 
kuteks atau manikur. Bersihkan kuku terlebih dulu dengan cuka 
atau aseton agar kuku bersih dari minyak. Oleskan kutek dan 
hindari mencuci tangan dengan air hangat. 

Maskara juga harganya lumayan mahal dan di saat menge- 
ring produknya tak dapat digunakan kembali Jika memang me- 
"ngering, Anda bisa mencairkannya kembali dengan menguapi- 
nya. "Agar tetap aman, Coba gunakan sepasang penjepit untuk 
membuatnya lebih panas. Ini akan melonggarkan produk dan 
menambah kelembapan kembali ke dalam formula untuk mem- 
berikan lebih banyak aplikasi sebelum Anda perlu membeli 
yang baru," kata Pablo Rodriguez dari lllamasgua. mete dewimardini 





REPUBLIKA SABTU, 4 APRIL 2020 7) 6 





MISI ANEKAN 
MEN SYANYAN 


NN YAN YA 


Semua orang beradaptasi dengan 
perubahan akibat Covid-19, 
termasuk untuk perjalanan wisata. 


m SANTI SOPIA, SHELBI ASRIANTI 


ara pelancong harus menunda rencana perjalanannya karena pandemi virus 
karana (Covid-19) di dunia. Akibatnya, banyak dari wisatawan menarik 
kembali dana pemesanan tiketnya. Pembatalan rencana perjalanan wisata 
ini diakui Founder Meetcation PT Meetcation Global Travelindo Alexander 
Christie. Sebanyak 12 perjalanan dari Maret sampai Juli besar kemung- 
kinannya batal. "Pasti mereka kecewa," katanya, di Jakarta, pekan latu, 

Kekhawatiran dirasakan saat virus mulai menyebar ke berbagai negara, terutama 
Indonesia. "Ada beberapa trip kami yang akan jalan kami jadwal ulang semua," ungkap- 
nya. Ini tentu membuat target pendapatan tak dapat dicapai, tapi Meetcation tetap 
mengembalikan hak kliennya dan tidak mengambil keuntungan dari kejadian ini. Dia 
berharap, pandemi segera berakhir agar bisnis pariwisata bangkit 
dan normal kembali 

Corporate Communications Manager Pegipegi Busyra Oryza 
juga merasakan dampaknya di industri pariwisata ini Namun, 
keselamatan setiap orang jadi prioritas. "Semua orang dinegara 
kita beradaptasi dengan perubahan, mulai dari cara bekerja, 
bersosialisasi, maupun bepergian akibat dari adanya wabah 
Covid-19," kata Busyra. 

Itu sebabnya, Pegipegi memprioritaskan membantu pe- 
langgan untuk mengubah rencana perjalanannya. Penundaan 
pemesanan tiket pesawat, kata Busyro, terlihat di destinasi Bali 
dan Jakarta. Perubahan rencana perjalanan dan pembatalannya 
dapat dilakukan dengan me-refund lewat fitur Online Refund. 
Pegipegi juga merilis kampanye terbarunya, ##Nantikita- 
PegipegiLagi. "Hingga situasi ini sudah reda dan terlewati, ada 
saatnya #NantikitaPegipegiLagi," tambahnya. 

Untuk pengembalian dana lewat rekening bank yang di- 
daftarkan dalam fitur Online Refund berlangsung secepatnya 
30 hari sejak pengajuan pengembalian dana diterima. Fitur ini 
juga bisa untuk refund pemesanan hotel melalui customer service 
Pegipegi atau e-mail ke cs@pegipegi.com. Refunditu sesuai de- 
ngan kebijakan hotel soal ada atau tidaknya biaya tambahan. 

Agen perjalanan daring Tiketcom juga menyediakan layanan refund dan reschedule 
mandiri lewat akun resminya. Public Relations Manager Tiket.com Metha Tri Rizka 
mengatakan, ada lonjakan besar (10 kal lipat) dalam kedua layanan tersebut di Tiketcom 
lewat telepon, Whatsapp, dan e-mail Semua permintaan tetap dilayani dengan baik. 

"Untuk mempersingkat waktu dan memudahkan proses permintaan perubahan 
rencana perjalanan, pelanggan dapat secara mandiri melakukan pengajuan melalui 
fitur Smart Refund dan Smart Reschedule di aplikasi Tiket.com," ujarnya, 

Pelanggan dapat me-refund mandiri dengan fitur Smart Refund, yaitu log-in ke akun 
Tiket.com. Pilih menu "My Order" dan buka penerbangannya, serta klik opsi "Refund", 
lalu pilih alasan "Force Majeure". Cek pula apakah ada biaya tambahan untuk reschedule 
dan memastikan semua ketentuan terpenuhi 

Proses reschedule mandiri juga bisa diakses lewat fitur Smart Reschedule pada 
aplikasinya. Pemesanan hotel dapat dikembalikan sesuai kebijakan hotel dan status itu 
bisa dilihat pada e-ticket pemesanan. med dewi manisni 











Tak Perlu 
ke Stasiun 





hd 








& SANTISOPIA 


anyak orang sudah memesan perjalanan mudik 
Lewat moda transportasi kereta. Untuk 
pencegahan penyebaran virus korona, banyak 
orang membatalkan perjalanan mudiknya. 
Karenanya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero 
mengurangi jumlah perjalanan kereta api hingga 19,4 
persen, termasuk mencegah risiko dari kegiatan mudik 

"Semoga, kebijakan ini dapat diterima dengan baik 
oleh masyarakat agar penyebaran virus korona melalui 
kereta api dapat dicegah," kata VP Public Relations KAI 
Yuskal Setiawan, melalui pernyatannya. 

Pembatalan tiket mudik Lebaran, kata Yuskal, juga 
dapat dilakukan melalui KAI Access tanpa perlu ke 
stasiun. Caranya, pertama, pilih menu My Trips. Pada 
menu ini, pilih kode booking tiket yang akan dibatalkan 
Pada menu E-Ticket, klik Pembatalan. Pilih nama 
penumpang lalu lanjutkan isi data akun bank untuk 
pengembalian dana. "Dana dikembalikan 100 persen, 
meski secara tampilan ada biaya pembatalan 25 persen, 
konfirmasi, yakin, dan berhasil." 

Sebelumnya, KAI mengurangi mobilitas masyarakat 
sesuai arahan pemerintah untuk menekan penyebaran 
virus korona. Pengurangannya sebanyak 103 perjalanan 
KA per hari mulai 2 April 2020 sehingga jumlah 
perjalanan KA per harinya turun dari 532 KA per hari 
menjadi 429 KA per hari. 

Yuskal menjelaskan, pengurangan jumlah perjalanan 
KA ini dilakukan bertahap, mulai 21 Maret 2020 (tahap 
1),26 Maret 2020 (tahap 2), dan 1 April 2020 (tahap 3). 
KA yang dibatalkan sampai di tahap 3 adalah 72 KA jarak 
jauh dan 31 KA lokal atau total 103 perjalanan KA. 
Sehingga, jumlah perjalanan KA mulai 2 April 2020 
tersisa 429 KA dengan rincian 182 KA jarak jauh dan 247 
KA lokal per harinya. 

Yuskal menambahkan, KAI menghubungi penumpang 
melalui contact center KAI 121 (telepon 021-121) untuk 
informasi pembatalan dan pengalihan jadwal 
perjalanannya. Untuk penumpang dialihkan ke KA lain 
dan mendapat kelas yang sama atau lebih tinggi, KAI 
tidak akan mengenakan penambahan bea. KAI 
memberikan bea pengembalian di stasiun kedatangan 
jika dapat kelas yang lebih rendah dalam batas waktu 
tiga hari pengembalian dari tanggal tertera di tiket. 

"Jika penumpang tidak berkenan dialihkan dan 
memilih membatalkan perjalanan, kami mengembalikan 
bea secara penuh 100 persen di luar bea pesan secara 
tunai," tambahnya. Contact center121 dapat dihubungi 
atau e-mail cs@kai.id atau sosial media @KAI121 untuk 
mendapatkan info lebih lanjut terkait perjalanannya 

met donimardani 


KANTOR PERWAKILAN 

JAWA BARAT 

Jl Mangga No 47 Bandung 

Telp 1 022 -87243363/87243364 

Faks : 022 -87243365 

E-mail : jabarorepublikaco.id 
jebarmredaksi.republika.co.id 


REPOBUKA bwat 





SABTU, 4APRIL2020 | 10 SYABAN 1441 H 


www.republika.co.id 


bw! MN Lana 


aduk 





Pe 


@epusttorine PE tepuwitaonine 


#R 


MARI CEGAH CORONA 
DENGAN BERBAGI KEBAIKAN 


BSM 700 100 5965 
KONIRMASI DONASI R9) 21221072525 


mudik Terus 


Dipantau 








SEPI Pedagang menunggu konsumen di depan toko yang tutup di kawasan pusat pertokoan Jalan Gandawijaya, Kota Cimahi, Jumat (9/4. Kawasan pertokoan 
tersebut tampak sepi, seiring imbauan Pemerintah Kata Cimahi yang meminta pelaku usaha menghentikan sementara atau membatasi aktivitas usaha sebagai 


salah satu upaya meminimalkan potensi penyebaran Covid-19. 





Pemkot Pilih TPU Cikadut 


Para ustaz meminta masyarakat tak menolak 


jenazah pasien Covid-19. 


IM MUHAMMAD FAUZI RIDWAN, 
ARIE LUKIHARDIANTI 


BANDUNG — Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung menyiapkan tem- 
pat permakamanuntuk jenazah warga 
yangdinyatakan positif Covid-19. Pilih- 

tuh ke Tempat Permakaman 
1(TPU) Cikadut. 
ali Kota Bandung Oded M G 
Danial menjelaskan, Cikadut di 
karena lokasinya terbilang tidak jauh 
dari pusat kota. Selain tu tidak dekat 















id-19 ini berdasar- 
kan standar WHO (Organisasi Kese- 
hatan Dunia). Berdasarkan informasi 


jenazah kasus Co 





dengan adanya dampak penguburan 
dari jenazah Covid-19,” kata Oded. 
bernur Jawa Barat (Jabar) Rid- 
wan Kamil juga mengatakan, vir 
mati pada saat inangnya atau manusia 
meninggal dunia. 








lain itu, kata dia, 


diri, serta lingkungan dari infeksi. Di 
antaranya, kata dia, memastikan se- 
mua lubang pada jenazah ditutup de- 
ngan kasa absorben dan diplester ke- 
'dapai. “Setelah dimandikan dan dika- 
faniataudiberi pakaian jenazah dima- 
sukkan kedalam kantong jenazah atau 
dibungkus dengan plastik dan diikat 
rapat,” kata dia. 

Berli menekankan, petugas mau- 
pun keluarga jenazah pun mesti meng- 
ikuti prosedur, seperti menggunakan 
alat pelindungdiri (APD). Menurut dia, 
disinfoksi lingkungan pan perludilaku- 
kan sebagai upaya pencegahan penular- 
an. Misalnya, penyemprotan cairan dis- 
infektan terhadap alat medis, persema- 
yaman,juga ambulans yang digunakan 


pimpinan Pondok Pesantren Pesan- 
tren Daarut Tauhiid itu, kemarin, 

Aa Gym menilai, penolakan bisa 
muncul karena ketidaktahuan atau 
minimnya informasi yang diterima 
masyarakat soal Covid-19, Khususnya 
protokol pemulasaraan jenazah kasus 
Covid-19. Iameminta masyarakat bisa 
menerima jika jenazah sudah ditanga- 
niberdasarkan standar kesehatan yang 
benar dan tepat, juga sudah sesuai 
syariat. Terima jenazah yang sudah 
diproses dengan prosedur kedokteran 
yang benar, prosedur medis yang be- 
nar, prosedur agama. Kita harus mene- 
rima dan memuliakanjenazah Jangan 
takut,” ujar Aa Gym. 

Ustaz Aam Amiruddin mengata- 





IM BAYU ADJI P, LILIS SRI HANDAYANI 





"TASIKMALAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tasikmalaya terus memantau warga yang datang 
dari luar daerah. Terutama yang datang dari daerah 
zona merah Covid-19. 

Sejak diterapkan kebijakan pembatasan wilayah 
pada akhir Maret lalu hingga kini, terdata ada 
ratusan orang yang masuk ke wilayah Kota 
Tasikmalaya di setiap pos penjagaan, “Tercatat 
hampir 700 orang per pos penjagaan, yang jum- 
lahnya delapan titik," kata Wali Kota Tasikmalaya 
Budi Budiman, yang juga ketua Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tasikmala- 
ya, Jumat (3/4). 

Untuk meminimalkan potensi pen 
19, pemkot membuat poskodi delapan 
kup Pos Indihiang, Pos Karangresik, Pos Cibeu- 
reum/Awipari, Pos Kawalu/Urug, Pos Asta, Pos 
Mangkubumi/Mangin, Pos Bojongjengkol, dan Pos 
Alih Jalur Cibunigeulis. Jika diakumulasikan, Budi 
mengatakan, per harinya sekitar 5.000 orang yang 
masuk ke Kota Tasikmalaya. 

Budi mengatakan, selain di posko penjagaan, 
dikumpulkan juga data pemudik dari tiap kelurahan. 
Menurut dia, data ini penting untuk melakukan pe- 
metaan terhadap warga yang masuk ke Kota Tasik- 
malaya. Ia mengatakan, setiap warga yang datang 
dari zona merah Covid-19 akan ditetapkan sebagai 
orang dalam pemantauan (ODP), dan diperiksa di 

Ke dari zona merah 
mandiri selama 14 hari, 
Kalau En dayaakan sehat nanti oleh puskesmas, 
baru bisa berbaur normal kembali dilingkungan 
tempat tinggalnya," kata Budi 

Di 
















































Penanganan Covid. aa 
yang bekerja sebagai pelaut di Ui 





rat Arab pu- 
lang ke Indonesia dan sempat menginap satu 
malam di Jakarta. Keesokan harinya dia ke Ka- 








dengan permukiman masyarakat. 

Saya sudah menentukan 

menjadi tempat pemakaman j 

Covid:19, Sudah SK Gurat kapat 

an)," kata dia di Pendopo Balai Kota 
mat (3/4). 


penanganan jenazah pasien Covid-19, 
ini menyesuaikan dengan protokol 

esehatan dari Kementerian Kesehat- 
an (Kemenkes), juga WHO. Karena- 
nya, ia berharap tidak ada yang me- 
olak penguburan jenazah kasus Co- 


























mengantar jenazah. “Sesudah proses 
pemakuman selesai keluarga dan pela- 
yatharus menerapkan protokol keda- 
tangan sampai di rumah, seperti men- 
cuci tangan: 

gera mandi, dan tidak menyentuh ba- 


i prosedur WHO, se- 





kan, tugas manusia yang masih hidup 
adalah berusaha selalu meringankan 
atau membantu siapa pun, apalagi 
yang terkena musibah. Termasuk 

ga yang wafat karena Covid-19. Terle- 
bih, kata pembina Yayasan Dakwah 


bupaten 





kan kep 


Menurut Oded,sejauhinisudahada — vid-19 ini. “Rumah sakitsudah me- — rangapapun dirumah,” ujar dia. Percikan Iman itu, jenazah ditangani 
sekitarlimajenazah kasus Covid-19yang — lakukan prosedur yang disarankan KH Abdullah Gymnastiar, yang sesuai prosedur. “Mari kita lapangkan 
akan di Cikadut-Ia menjelas- — deh WHO,sehinggasudahsangat-sa- — akrabdisupaAaGym, mengakupriha- hati kita dan pikirankita untuk me- — menjala 
ngada penolakan — ngat aman,” ujardia. tinmendengarisu penolakanterhadap — ringankan beban oranglain, saudara” Dj man 
'Awal-awal memang Kepala Dinas Kesehatan Jabar — pemakamanjenazah kasus Covid-19. — kita yang kena musibah. Maka,sau- — Covid- 
setelahsosia- — Berli Hamdanisebelumnyamenjelas- “Bisadibayangkanpedihnyakeluarga. — dara-saudaraku tercinta,terimalah — RSUD, 





lisasi, kita terangkan kepada mereka, 
ya merekamengerti "ujar dia. 
Oded mengatakan, pengurusan 


kan, prinsip utama dalam pemulasa- 
ran jenazah kasus Covid-19 ini adalah 
menghormati jenazah, dan melindungi 





WASPADA LONGSOR Pengendara motor melintasi jalan yang kondisinya licin akibat 
sisa longsoran tebing di kawasan Jalan Dalem Wangi, Desa Mekarwangi, Kecamatan 
Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (3/4). Intensitas hujan yang tinggi memicu 
longsoran kecil dari tebing di beberapa jalan alternatif Lembang-Bandung, sehingga 
pengguna jalan diminta lebih waspada dan hati-hati. 


Sudah wafattidak bisa dekat, tidak bisa 
mengurusjenazah dengan baik, lalu 
masyarakat bersikap sepert ini,” kata 











apabila ada saudara kita yang wafat 
dan dikuburkan di tempat kita,” kata 
Ustaz Aam. 





an rat dia. met 


Di Cirebon, warga tersebut mengeluhkan sa 
dengan gejala mirip Covid-19, Dia disarankan istrinya 
var- pulang kerumah orang tuan 

beristirahat. Di Majalengh 





nak dan & 





Cirebon untuk menemui 








di Majelangka untuk 
arga sekitar melapor- 
ada petugas puskesmas soal adanya orang 








yang baru pulang dari luar neger 
Menurut Alimuddi 


warga tersebut kemudi 

ni rapid test pada 1 April, kemudian 3 Ap 

a keduanya menunjukkan hasil posi 
Warga tersebut k 

eres Majalengka. "Untuk memastikan 










kembali hasilnya, yang bersangkutan harus men- 
jalani tes polymerase chain reaction (PCR), kata 


irtanttrat 


Usaha Ribuan Pelaku IKM Terdampak 


IM. MUHAMMAD FAUZI RIDWAN 





ANDUNG — Merebaknya wabah 
Covid-19 dinilai berdampak terhadap 
berbagai sektor. Termasuk kelangsung- 
an usaha pelaku industri kecil dan 
menengah (IKM) di wilayah Kota 
Bandung. 

Dinas Perdagangan dan Perindus- 
trian (Disdagin) Kota Bandung tengah 
mendata pelaku IKM yang aktivitasnya 
usahanya terdampak wabah Covid-1 
“Total sekitar 2.600 warga pelaku 
dusiri kecil terkena dampak Covid-19, 
kata Kepala Disdagin Kota Bandung. 
Elly Wasliah di Pendopo Balai Kota 
Bandung, Jumat (3/4). 

Elly menjelaskan, dari jumlah ter- 
sebut, sebagian besarnya merupakan 
pelaku usaha skala kecil. Sekitar 458 
di antaranya merupakan pelaku usaha 
menengah. Ia mencontohkan, pelaku 
usaha kaus di kawasan Suci, pelaku 
usahasepatu di Cibaduyut, serta pela- 
ku usaha rajutan. 











Menurut Elly, dinasnya tengah me- 
lengkapi data administrasi pelaku IKM 
tersebut. Ia mengatakan, datanya nanti 
diserahkan ke Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat, juga kementerian terkait. 
Dengan harapan, kata dia, akan ada 
insentifataustimulus keuangan untuk 
membantu para pelaku usaha tersebut. 

Selain pelaku IKM, wabah Covid-19 
juga disebut berdampak terhadap akti- 
Vitas ekspor. Ely menjelaskan, selama 
ini ada sejumlah komoditas yang ba- 
nyak diekspor, diantaranya komoditas 
fesyen dan ikan hias. Adapun negara 
tujuan ekspornya, antara lain Jepang, 
Malaysia, dan Amerika.Selama periode 
Januari-Maret, kata terlihat ada 
penurunan aktivitas ekspor dari Kota 
Bandung. “Kami masih melayani surat 
keterangan asal untuk eksportir. Tapi, 
biasa per hari 70 permohonan, sekarang 
turun 24 persen,” ujar dia. 

Sehubungan dengan pencegahan 
penyebaran Covid-1o, Disdagin mem- 
buat surat edaran terkait operasional 








Panen, Petani Diimbau Tetap Jaga Jarak 


IM BAYUADJIP cal distancing. Juga menggunakan 
APD," ujar dia, saat dihubungi Re- 

GARUT — Petani diwilayah Kabu- — publika, Kamis (2/4). 
paten Garut diminta mengikuti arahan Menurut Endang, para petani dan 
pemerintah dalamupayapencegahan penyuluh pertanian di Garut umum- 
penyebaranviruskorona haru (Covid- nya telah menyadari bahaya virus 
19). Saat melakukan panen, parape- — Korona baru yang tengah mewabah. 
tanidiimbautetap menjagajarakfisik, — Pasalnya, kata dia, selamaini mereka 
dan kalauperlumenggunakanalatpe: ikut membantu upaya pencegahan, 
Tindung diri (APD) sewajarnya. yaitu melakukan penyemprotan cairan 
Saat ini di Garut tengah masa disinfektan di lingkungannya masing- 





nenrayajagung dan padi. Kepala Seksi 
Serealia Dinas Pertanian (Distan) 
Garut Endang Junaedi meminta pe- 
tani menjaga diri untuk meminimal- 
kan potensi terkena virus penyebab 
Covid-19. “Selama panen, kita juga im- 
bau petani menjaga social dan phusi- 


masing. “Petani dan penyuluh juga 
sudah bergerak melakukan penyem- 
protan di seluruh kecamatan. Itu 
menggunakanalat kami juga. Artinya, 
kami punya pasukan dan alat yang cu- 
kup," kata dia. 

Dalam upaya pencegahan penye- 


bbaran virus korona, Distan Garut juga 
menyoroti pasokan benih tanaman. 
Endang mengatakan, dinasnya akan 
mendistribusikan bantuan benih ke- 
pada petani. Sebelum disalurkan, kata 
Gia, kemasan benih mesti disemprot 
cairan disinfektan.“Kami sudah buat 
surat ke perusahaan benih. Agar benih 
itu aman, disemprot dsinfoktan tede- 
bih dahulu,” ujarnya. 

Menurut Endang, penyemprotan: 
disinfektan ini tidak membahayakan 
karena benih sudah ada dalam kemas- 
an. Ia mengatakan, benih juga tidak 
akan menyerap disinfektan yang di- 
semprotkan “Insyaallah, relatif aman. 
Jadi, ketika benih sampai ke petani, 
kemasan bagian luar sudah disem” 





prot,ujardia. 

Soal panen padi, sebelumnya Ke- 
pala Distan Kabupaten Garut Beni 
Yoga menjelaskan, panen sudah ber- 
langsung sejak Januari. Lewat kete- 
rangan tertulisnya, ia mengatakan, 
Inas area padi yang panen pada perio- 
de Januari-Maret mencapai 20.207 
hektare. Dengan tingkat produksi 
mencapai 103.055 ton gabah kering 
siling (GKG) atau 64.656 tonsetara 
ber 


as 

Rata-rata produktivitas sawah 
yang panen ini disebut sekitar5,1 ton 
per hektare. Dengan hasil panen ini, 
Beni optimistis kebutuhan beras di 
Garut bisa dipenuhi sampai momen 
Hari Raya Idul Fitri. “Itu pun belum 


toko atau ritel mode 
edaran sebelumnya, diimbau waktu 
operasional mulai dari pukul 10.00 WIB. 
hingga 18.00 WIB. Melihat asidan 
kondisi di lapangan, serta berbagai ma- 
sukan, kata Ely, waktu operasionalnya 
diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB. 

Menurut Elly, salah satu pertim: 
bangannya, sejumlah warung kecil di 
permukiman mengandalkan toko atau 
ritel modern untuk memenuhi kebu- 
tuhan barang dagangan, Selain itu, 
seperti dilansir laman Humas Pemkot 
Bandung, dikhawatirkan pengurangan 
jam operasional dapat berdampak 
terhadap kelangsungan usaha, juga 
karyawan toko modem, "Jika pemba- 
tasannya cukup banyak, dikhawatirkan 
akan ada banyak karyawan yang diru- 
mahkan,” katanya. 

Namun, Elly mengingatkan penge- 
Tola toko modern untuk tetap mene- 
rapkan konsep phusical distancing 
untuk meminimalisasi potensi penye- 
baran Covid-19. mod: iantvat 




















termasuk prediksi panen bulan Mei 
2020 yang potensinya merzayai 7342 
hektare," kata dia. 

Untuk jagung, Beni mengatakan, 
pada Maret luas lahan yang panen 
mencapai 18,325 hektare, tersebar di 
41kocamatan. Hasil panennya disebut 
sebanyak 128.275 ton pipilan kering, 
April ini, menurut dia, diperkirakan 
luas lahanjagung yang dipanen men- 
capai kurang lebih 5.313 hektare di 31 
kecamatan. Adapun hasil panennya 
diprediksi mencapai sekitar 37.191ton 
pipilan kering. “Produksi beras dan 
jagung di Kabupaten Garut selama 
pandemi virus korona, insyaallah, 
aman terkendali,” ujar Beni. 


Med irtanitrat 


Jateng & DIY 


6 


REPUBLIKA | SABTU 4 APRIL 2020 





WISATA RELIGI 
SEPI PENGUNJUNG 


Wisatawan me- 
ngunjungi Masjid 
Menara Kudus di Desa 
Kauman, Kudus, Jawa 
Tengah, Jumat (3/4) 
“Akibat mewabahnya 
Covid-19 di Indonesia, 
kawasan wisata religi 
sekaligus makam 
Sunan Kudus yang 
biasanya ramai dikun- 
jungi wisatawan dari 
berbagai daerah itu 
sepi pengunjung, 








DIY Kembali 


dari Pusat 


Distribusi APD ini difokuskan untuk rumah sakit ma 








kesmas di Kota Yogyal 


sakit non rujukan dan 18 Pus- 
rta, 18 ru- 


Terima APD 


marin naik menjadi 31 kasus. Ke- 
marin, terdapat dua kasus baru sete- 


non rujukan dan Puskesmas di DIY. 


MSILW DIAN SETIAWAN 


YOGYAKARTA — DIY kembali 
mendapatkan alat pelindung diri 
(APD) dari pemerintah pusat, Juru 
Bicara Penanganan Covid-19 untuk 
DIV, Berty Murtiningsih mengat. 
kan, APD yang diterima tersebut bu- 
erupakan APD lengkap. 

Telah diterima kiriman APD 
dari pusat yang terdiri dari 1.500 
coverall dan 7.500 masker bedah. 
Jadi bukan APD lengkap, bila leng- 
kap terdiri dari tujuh jenis, kata Be 

W kepada wartawan, Jumat (: 

















suai dengan mekanisme yang: 


Puskesmas di DIY. "Pembagian 
tanggung jawab pemenuhan APD 
adalah 27 RS rujukan menjadi tang- 
gungjawab Dinkes DIY. Sedangkan 
untuk Puskesmas klinik dan RSnon 
rujukan pada Dinkes Kabupaten/ 
Kota. Dinkes DIY sudah mendistri- 
busikan ke kabupaten/kota masing- 
sing 250 coverall dan cover 
shoes,"jelasny 
Wakil Ketua Sekretariat Gugus 
"Tugas Penanganan Covid-19, Biwara. 
Yuswantana mengatakan, APD ini 
didistribusikan oleh Dinas Kese- 
hatan DIY, Bantuan APD tersebut 
dikirim melalui Bandara Interna- 
sional Adisutjipto, Kamis (2/4). 
"Pendistribusian saat ini akan 
dilakukan ke rumah sakitnon rujukan 







































akit non rujukan, dan 25 Pus- 
kesmas di Kabupaten Sleman, 
mentara itu, ada tujuh rumah sakit 
non rujukan dan 21 Puskesmas di 
Kulonprogo. "Di Gunungkidul ada 
empat rumah sakit non rujukan dan 
30 Puskesi 3 rumah sakit 
non rujukan dan 27 Puskesmas di 
Bantul," jelas Biv 
Dengan begitu, total ada 54 ru- 
akit non rujukan. 
kesmas yang akan menerima APD 
tersebut. Biwara menjelaskan, tiap 
rumah sakit non rujukan akan me- 
nerima 15 APD dan tiap Puskesmas 
akan menerima 10 APD. 
DIY juga telah me- 
APD dari pemerintah pusat 
k5:000APD. APD ini sudah 
selesai didistibusikan ke rumah sakit 
rujukan penanganan Covid-19di DIV 
yang menangani pasien Covid-19. 


























lah sebelumnya dilaporkan 20 kasus 
positif Covid-19. Berty mengatakan, 
tambahan dua kasus ini merupakan 
warga asal Kabupaten Sleman. 

Dua kasus ini yakni kasus 31 
berjenis kelamin laki-laki berumur 
48 tahun dan kasus 32 berjenis ke- 
lamin perempuan dengan umur 
yang juga 48 tahun. "Dua kasus ini 
mempunyai riwayat perjalanan ke 
Jakarta,” kata Berty kepada warta- 
wan, Jumat (3/4). 

Per 3 April, tercatat sudah ada 
2.552 Orang Dalam Pemantauan 
(ODP) dan Pasien Dalam Pengawa- 
san (PDP) 301 orang di DIY. Dari 
301 PDPIni, 126 orang menjalani ra- 
wat inap di rumah sakit rujukan pe- 
nanganan Covid-19 dan 162 orang 
menjalani rawat jalan. 

Sementara, untuk PDP mening- 
gal dunia dengan hasil laboratorium 








ada berdasarkan permintaan dari 
rumah sakit rujukan penanganan 
Covid-19 di DIY. 

Distribusi APD ini difokuskan 
untuk rumah sakit non rujukan dan 


berada di 








Covid-19 dan ju 
kabupaten/kota,” kata 

Biwara dalam keterangan resminya 
Pendistribusian APD ini yakni 
dengan rincian diserahkan ke 12 ru- 





Puskesmas yang 





Semeni 





bertambah 





Kasus bertambah dua 

itu, kasus positif ter- 
infeksi virus Covid-19 di DIY terus 
g per Jumat (3/4) ke- 


belum keluar ada 13 orang. Selai 
itu, kasus positif Covid-19 ada 31 
orang dengan tiga diantaranya sudah 
dinyatakan sembuh dan tiga kasus 
meninggal dunia. met ternantahasi 










Laju Inflasi Maret 
Masih Terkendali 


IM EKO WIDIYATNO 


PURWOKERTO — Laju inflasi di Kota Purwo- 
kerto dan Cilacap, Jawa Tengah, selama berlang- 
sung wabah pandemi Covid-19, masih relatif ter- 
kendali, Laju inflasi di Kota Purwokerto tercatat 
sebesar 0,05 persen (mtm), dan Kota Cilacap se- 
besar 0,06 persen (mtm). Sedangkan secara ta- 
human, laju inflasi Kota Purwokerto sebesar 2,81 
persen (yoy) dan Cilacap sebesar 2,15 persen (yoy). 

Laju inflasi tahunan hingga Maret 2020 ini 
masih relatif terkendali dibawah target laju inflasi 
yang ditetapkan pemerintah sebesar 3 persen plus 
minus 1 persen," kata Kepala Perwakilan Bank 
Indonesia Purwokerto, Samsun Hadi, Jumat (3/4) 

Meski demikian, dia mengakui, laju inflasi di 
kedua kota pada Maret 2020 ini masih lebih tinggi 
dibanding laju inflasi rata-rata di Jawa Tengah yang 
tercatat hanya sebesar 0,02 persen, Bahkan Kota 
Tegal, tercatat deflasi 0,02 persen. "Namun secara 
nasional, laju inflas ilacap dan Purwo- 
laju inflasi nasio- 
katanya. 

Dia juga menyebutkan, dibanding bulan sebe- 
Jumnya, laju inflasi di Purwokerto dan Cilacap, ter- 
catat jauh di bawahnya. Pada Februari 2020, laju 
inflasi Purwokerto mencapai 0,58 persen, sedang- 
kan Cilacap 0,49 persen. 

Samsun menyebutkan, laju inflasi di Kota Pur- 
wokerto dan Cilacap terutama bersumber dari pe- 
ningkatan harga komoditas pada kelompok pera- 
watan pribadi dan jasa lainnya yang memberikan 
andil sebesar 0,06 persen. Terutama bersumber 
dari kenaikan harga perhiasan emas, Beberapa 
komoditas lain yang menjadi penyumbang inflasi, 
antara lain karena adanya kenaikan harga gula 
pasir, telur ayam ras, dan aneka rokok. 

“Inflasi tertahan oleh kelompok makanan, 
numan, dan tembakau seperti bawang putih, cabai 

inyak goreng, dan dagingayam 
ras, yang mengalami deflasi nyebutkan, 
pada bulan-bulan mendatang ada beberapa hal yang. 
berpotensi mendorong laju inflasi. Antara lain akibat 
kenaikan harga komoditasyang penetapan harganya 
ditentukan pemerintah seperti cukai rokok, serta 
kenaikan harga bahan makanan kurena faktor musi 
man (cuaca dan masa tanam), Selain itu, tinggi 
permintaan pada hari besar keagamaan dan periode 
liburan, juga harus kita perhatikan," katanya. 

Dari sisi eksternal, Samsun menyebutkan, fak- 
tor yang juga berpotensi menyumbang inflasi ada- 
lah kemungkinan adanya kenaikan harga komo- 
ditas impor sebagai dampak dari fluktuasi nilai 
tukar rupiah dan kondisi perdagangan dunia, "Ba- 
gaimanapun, mewabahnya Covid-19 telah mem- 
batasi aktivitas produksi dan perdagangan yang 
pasti akan berisiko terhadap pencapaian inflasi 
pada 2020," katanya. 

Sebagai upaya pengendalian harga, Tim Pe- 
ngendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ba- 
nyumas dan Cilacap, akan terus berada di plasar 
untuk melakukan kegiatan antara lain pemantauan 
harga komoditas pangan strategis seperti beras 
daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas 
hortikultura. "Fokus pengendalian infia 
lain dengan meningkatkan pasokan bahan 
nan terutama beras, cabai merah, bawang merah, 
bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng, serta 
koordinasi antar daerah," katanya. madeterantahadi 

























































































Solo Siapkan Lima Bus Antar Pemudik ke Karantina 


M BINTI SHOLIKAH 


SOLO — Pemerintah Kota 
(Pemkot) Solo, Jawa Tengah, 
telah menyiapkan lima unit bus 'T 
yangakan mengantar para pemu- Hat 
dik yang turun di Kota Solo Ii 
menuju lokasi karantina. Para 
pemudik yang mudik ke Kota Solo 
akan menjalani karantina selama 
14 hari di Gedung Grha Wisata Wa 





pakan 





Sid 















Ninga untuk mencegah peny 
baran virus korona atau Covid-19, 
Lima unit bus tersebut me- 
da Batik Solo 
ns (BST). Wali Kota Solo FX 
Rudyatmo mengatal 
a bus tersebut disiagakan di 
tempat pemberheni 
pang seperti term 
un di Kota Solo. 
li Kota mengingatkan ke- 





pa y g 
merantau di Jabodetabek diha- 
rapkan tidak mudik ke Solo. 
"Apabila nekat mudik ke Kota 
Solo dan KTP Solo dan domisili 
n, di Solo akan dijemput oleh tim 

penjemput dan langsung di ka- 
rantina selama 14 hari, untukitu 
bagi yang nekat mudik siap-siap 
untuk dikarantina selama 14 
hari," kepa 











an penum- 
dan stasi- 








wartawan, Jumat (3/4). 

Menurutnya, lima bus ter- 
sebut telah dilengkapi dengan 
masker dan cairan pembersih 
tangan atau hand sanitizer. Se- 
lain itu, busjuga telah distrerili- 
sasi dengan disinfektan secara 
berkala. "Sehingga aman untuk 
pemudik dalam rangka untuk 
memutus mata rantai penyeba- — mel 
ran virus korona," katanya. 





Pemkot me 

















Pemkot telah menyiapkan 
Grha Wisata Niaga 
pat karantina bagi para pemudik. 
iapkan akomodasi 
berupa tempat tidur term: 
kebutuhan logistik. Sela 
disiapkan tenaga medis untuk 
memantau kesehatan pemudik, 
serta jadwal olahraga untuk 
jaga kesehatan para pemu- 
dik yang dikarani 








Selain Grha ta Niaga, 
dua lokasi lain disiapkan sebagai 
lokasi karantina yakni Dalem 
Joyokusuman dan Dalem Priyo- 
uk suhartan. Dua lokasi tersebut 
itu, dikhususkan untuk karantina 
arga Solo yang berstatus 





bagai tem- 




















sa menampung ratu 


an orang 
medternanrahadi 








dalam suasana mencekam akibat pandemi 

virus karona atau Covid-19. Sampai Jumat 
(9/4) sudah sebanyak 1.986 orang terpapar virus ini, 
181 di antaranya meninggal dunia. 

Di tengah suasana seperti ini, dimana banyak 
orang terpaksa harus mengurung diri didalam 
rumah, kondisi diperparah dengan maraknya mis- 
informasi di media sosial. Padahal, saatini media 
sosial sering menjadi pelarian orang-orang karena 
adanya imbauan untuk physical distancing (jaga 
jarak fisik) 

Banyak informasi berkelebatan di media sosial 
terkait penyebaran virus ini, Mulai dari jumlah ka- 
sus positif Covid-19 yang kian bertambah, penam- 
bahan orang berstatus pasien dalam pengawasan 
(PDPI maupun orang dalam pemantauan (ODP), 
orang-orang meninggal tiba-tiba, karantina (lock- 
downl sejumlah wilayah, maupun penolakan warga 
terkait pemakaman orang terinfeksi Covid-19 

Jika kabar-kabar tersebut telah terkonfirmasi 
maka hal itu tidak masalah. Yang jadi masalah jika 
kabar-kabar tersebut belum mendapatkan konfir- 
masi kebenarannya, namun sudah terlebih dahulu 
disebarkanvia media sosial dan menjadi 
perdebatan di berbagai grup Whatsapp IWAGI 

Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu di salah 
satu WAG yang saya Ikut terdapat perdebatan 
rmengenai penyebab kematian seorang pilot TNI AU. 
Beberapa anggota grup bersikukuh sang pilitadalah 


S udah sebulan lebih kondisi Indonesia berada 





IM OLEH FERNAN RAHADI 


CATATAN AKHIR PEKAN 


Berpikir Positif di Tengah Pandemi 


yang mengemudikan Pesawat Hercules dari Cinase- 
hinggaterpapar virus Covid-19dari negara tersebut. 

Namun, setelah ditelusuri sejumlah media 
ternyata pilot tersebut bukan merupakan pilatyang 
mengemudikan Hercules ke Cina. Halitu dikare- 
Makan rating sang pilot merupakan pilot Pesawat 
CN-295 Sebuah media yang misleading dalam 
memberitakannya bahkan telah mengoreksinya de- 
ngan berita yang benar, bahwa pilot tersebut me- 
mang bukanyang membawa pesawat berisi alat 
pelindung diri (APD) dari Cina. 

Namunapa yang terjadi? Sejumlah orang da- 
lamgrup masih tetap memperdebatkan masalah 
tersebut. Seolah, apa yang telah diklarifikasi oleh 
pemerintah maupun mediaadalah kebohongan 
semata. 

Kasus lain, ketika terdapat seseorang dalam 
sebuah WAG mengunggah video pelemparan batu 
Warga terhadap para petugas pemakam jenazah di 


sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah. Sang 
pengunggah mengaku tidak tahu-menahu. 
kronologisnya dan mengaku hanya sekadar ingin 
share saja di WAG tersebut. 

Belakangan diketahui pelemparan batu dilaku- 
kan karena warga menolak kuburan digunakan 
sebagai makam jenazah positif Covid-19. Namun, 
perdebatan mengenai halitu sudah terlanjur me- 
warnai berbagai media sosial dan memunculkan 
anggapan bahwa jenazah terpapar Covid-19 tidak 
aman bagiwarga di sekitar kuburan. 

Pemerintah memang memiliki pekerjaan ru- 
mah memperbanyak komunikasi publikuntuk 
mengedukasi masyarakat bahwa jenazah positif 
kkorona tidak berbahaya untuk masyarakat sekitar 
kuburan. Apalagi jika jenazah telah ditangani dan 
dimakamkan dengan prosedur yang benar. 

Saya sendiri sejak awal berkeyakinan bahwa 
pemerintah bukan satu-satunya pihak yang patut 






dipersalahkan atas merebaknya kasus ini. Karena 
bahkan di negara-negara lain yang lebih maju 
daripada Indonesia, seperti negara-negara Eropa 
“dan Amerika Serikat saja, kesulitan menangani 
wabah ini 

Pemerintah memang masih harus melakukan 
perbaikan terkait manajemen penanggulanganwa- 
bah Covid-19. Salah satunya adalah persoalan ke- 
terbukaan informasi yang mana sebuah informasi 
harus melalui hierarki yang panjang sebelum ter- 
sampaikan ke masyarakat. Media massa pun juga 
dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam 
menerbitkan konten berita agar iklim di masyara- 
kat tetap kondusif, yakni dengan mengedepankan 
faktualitas alih-alih sensasionalltas, 

Tanggung jawab untuk menjaga iklim masya- 
rakatini juga menjadi tugas warga media sosial 
atauwarganet. Sekiranya warganet tidak perlu ikut- 
ikutan menyebarkan informasi yang belum jelas 
kebenarannya sebelum memang sebuah kabar itu 
terkonfirmasi, baik olah pemerintah maupun media 
massa yang memang bertugas untuk menjernihkan 
arusinformasi, 

Saat ini, akibat Covid-19, masyarakat kita hidup 
dalam kondisi psikomatik, yakni suatu kondisi atau 
gangguan ketika pikiran mempengaruhitubuh 
sehingga mernicu munculnya keluhan fisik. Oleh 
karena itu menjaga agar masyarakat berpikir positif 
adalah misi kita bersama di tengah panderni yang 
berlangsung saat ini. 





El LUAS 


REPUBLIKS-—.- 





AHLI SUMUR & WC 


Pakar anti petir, Reparasi Pompa 
air sumbersible pump. Sedia: Pom- 
pa Baru/Bekas,Bor dim tembus 
batu geolistik,Loging/Berga ransi 
Lihn). Hub WA/UT. 085868542 
1999, 085862542999 


SKRIPSI 


Siap Bantu Skripsi,Tesis&Deser- 
tasi semuajurEra JlJJanti Gedong- 
kuning Bik STTL T.551461/08182 
77603 


SERVICE 


Anugerah Service TV,Parabola, 
Komputer, Hiter.Dispenser, AC, Kul- 
kas, K.Gas,M.Cuci, P.Air, Sedot 
WC: Telp 0274-381866, 081201 
228229 





BERLANGGANAN DIY, JATENG, & JATIM 
0274 - 544972 














6 


REPUBLIKA | SABTU 4 APRIL 2020 


Jawa Timur 





Ratusan 
WBP Dapat 
Hak Asimilasi 


Diberitahukan kepada seluruh warga penghuni Rusunawa 

Sier mulai bulan Maret 2020 kewajiban Pembayaran luran 

'bulanan sampah selama masih belam dibentuk paguyuban, 
supaya agar bayar pada pak Kushoyin atau pak Samani 


dan Integrasi 


IM DADANG KURNIA 


SURABAYA — Sebanyak 527 Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) di wilayah Provinsi Jawa 
"Timur mendapatkan asimilasi dan hak integrasi 
dari Kanwil Kemenkumham setempat, Keputu- 
an tersebut merespons Permenkumham Nomor 
10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asi- 
milasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan 
Anak, dalam rangka pencegahan dan penang- 
gulangan penyebaran Covid-19. 

Asimilasi adalah proses pembinaan narapi- 
dana dan anak didik pemasyarakatan yang dilak- 

sanakan dengan membaurkannya dalam kehidu- 
pan masyarakat, alias bebas. Adapun hak integ- 
kalah hak untuk mengalami pembauran di 
tengah masyarakat, hingga menjadi suatu kesa- 
tuan yang utuh. 

“Data yang sudah masuk kepada kami, seba- 
nyak 469 WBP telah mengikuti program asimilasi 
dan 58 WBP mendapatkan haknya melalui proses 
integrasi,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, 
Krismono, di Surabaya. 

Ta menuturkan, data yang ada masih bersifat 
sementara, Karena, proses pemberian hak asi- 
milasi dan integrasi terkait Permenkumham No- 
mor 10 Tahun 2020 masih terus berlangsung 
hingga tujuh hari ke depan. 

Data tersebut baru berasal dari 2g lapas atau 
rutan. Padahal di Jatim ada 3g lapas atau rutan. 
“Pihak lapas atau rutan harus benar-benar memer- 
hatikan ketentuan yang uda sekaligus membuat 
SK penetapannya, sehingga proses ini membu- 
tuhkan waktu,” ujarnya, 

Saat ini, papar dia, seluruh lapas atau rutandi 
Jatim dihuni sekitar 29.618 warga binaan atau 
mengalami over kapasitas penghuni mencapai 132 
juga yang menurutnya mendasari 
jadi tempat yang rawan 

































“Dengan kondisi saat ini, ketika satu 

tertular, maka akan sangat cepat potensi penula- 

rannya," kata Krismono, Pihaknya akan terus me- 
ikan dan melak 














selaku petugas. 
Terimakasih 





PEMPROV JATIM GRATISKAN SEWA RUSUNAWA Warga berada di Rusunawa Griya Asri Sier, Berbek, Sidoarjo, Jumat (3/4). Pemerintah Provinsi Jatim 
menggratiskan biaya sewa bagi penghuni rumah susun sewa Irusunawal milik pemprov untuk tiga bulan ke depan terhitung dari April-Juni 2020 untuk 
meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi 





Kebijakan ini dikeluarkan melihat 
perkembangan Covid-19 yang belum melandai. 









dari wabah Covid-19 
termasukdi Jatim. “Alhamdulillah sampai 
tidak ada WBP yang menjadi ODP, PDP, m 
positif Covid-19, jo 














ya melalui asimil: 





penyebaran virus korona. 


Kepala Rutan Kelas IB Situbondo, Haryono, 


menjolaskan dari 49 narapidana yang dias 
kan ke rumah masing-masing, 
dana umum yang telah menjalani 2/3 masa 
man, Dari 49 narapidana yang beba 
milasi 








perkumpulan orang. 








hindari perkumpulan orang, 





milasi dan integrasi ini, 


di Rutan Situbondo. mantra: 





usut asidig 


hingga, seluruh warga binaan bisa terhindar 







ana di Rumah Tahanan j 
askan lebih cepat dari 

idan integrasi 

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 










cara asi- 
u, pemulangannya dilakukan secara be 
tuhap hingga7 Maret 2020 guna menghindari 


ada 19 narapidana yang dipulangkan 

ya, sisanya besok dan seterusnya. Ten- 

tunya dipulangkan secara bertahap untuk meng- 
ta Haryono, 

Pembebasan narapidana dan anak melalui asi- 

sebagai upaya penaegahan 

dan penyelamatan narapidana dan anak yang ada 


IM DADANG KURNIA 


SURABAYA — Pemerintah Pro- 
vinsi (Pemprov) Jawa Timur memu- 
tuskan untuk memperpanjang pro- 
gram belajar di rumah untuksisa 
ang SMA dan SMK. Keputusan 
itu diambil melihat perkembangan 
dinamika penyebaran virus korona 
atau Covid-19 yang belum mereda. 
"Kaitan dengan program belajar 
di rumah, kebetulan kami sudah 
ambil keputusan untuk diperpan- 
jang," kata Gubernur Jatim, Kh 
fifah Indar Parawansa, di Surabay 
























ngan masa belajar di 
rumah untuk SMA dan SMK ini 
merupakan yang kedua kalinya, se- 
jak pertama kali ditemukannya pa- 
sien postif Covid-19 di Indonesia. 
Pemprov mengeluarkan kebijakan 
ini mulai 16-29 Maret 2020, yang 
kemudian diperpanjang hingga 5 
April 2020. 

Kini mantan menteri sosial itu 
mengeluarkan kebijakan menam- 








bah lagi masa belajar di rumah hing- 
ga 19 April 2020. "Para orang tua 
agar terlibat langsung untuk bisa 
memberikan monitoring dalam pro- 
ses belajar di rumah yang tetapakan 
terkoordinasikan oleh sekolah. Ka- 
rena sekolah akan memberikan tu- 
gus dun nanti tugas itu akan dila- 
porkan kepada sekolah masing- 
masing," ujarnya. 

Sebelumnya, gubernur perem- 
puan pertama di Jatim itu juga me- 
minta satuan pendidikan untuk 
menunda program pertukaran pe- 
lajar, baik dalam maupun luar 
negeri. Ia juga meminta untuk me- 
nunda sementara study tour. 

Satuan pendidikan diminta un- 
tuk menunda pertukaran pelajar ba- 
ik keluar maupun di dalam negeri 
termasuk kegiatan study tour," 
ujar Khofifah. 

Pada bagian lain, gubernur me- 
nyatakan hingga Kamis (2/4), ada 
307 wilayah permukiman di Jatim 
yang memberlakukan pembatasan 
mobilitas penduduk. Seluruh kawa- 











san tersebut bahkan dijaga apara 
TNI dan Polri. 

"Hari ini sudah ada 307 area 
permukiman yang dijaga oleh TNI 
dan Polri, dengan harapan bahwa 
area permukiman itu akan bisa 
suling menjaga penghuninya, mau- 





pun yang akan bertamu di arca pe- 


mukiman itu," jelasnya. 

Hanya saja, ia enggan merinci 
area pemukiman itu tersebar 
tapa kabupaten/kota. Namun demi 
kian, Khofifah menegaskan, pem- 
batasan itu tak berlaku untuk uru- 
san kesehatan, logistik, perdagang- 
an, maupun perekonomian, 

Pembatasan yang diterapkan 
diharapkannya dapat menekan 
sebaran Covid-19. "Ini harus diikuti 
dengan disiplin oleh semua warga 
Jawa Timur, supaya ikhtiar kita 
bisa mencegah penyebaran Covid- 
19,” ujar Khofifah, menegaskan. 

Ialantas mengungkapkan upaya 
lain yang dilakukan dalam upaya 
pencegahan penyebaran Covid-19 
di Jatim. Selain membatasi mob- 
Hitas penduduk, juga mengaktifkan 
tuang konsultasi dan berbagi in- 
formasi melalui grup WhatsApp 
bernama infocovid1g. jatimprov.- 
go.id/ wacovid1g, 






- 


PRODUKSI MASKER GRATIS Relawan menyelesaikan pembuatan 
masker di Kelurahan Dermo, Kota Kediri, Jumat (3/4l. Masker yang 
diproduksi dari hasil donasi sejumlah pihak tersebut akan didistri- 
busikan secara gratis kepada masyarakat guna mencegah pe- 
nyebaran Covid-19 





MDADANG KURNIA 


SURABAYA — Hingga saat 
ini, tidak ada penutupan akses 
masuk ke Kota Surabaya. Peme- 
rintah Kota (Pemkot) Surabaya 
hanya membatasi pergerakan 
masyarakat yang masuk ke Ko- 
ta Pahlawan. 

Hal ini mengacu pada Pera- 
turan Pemerintah (PP) Nomor 





MFikser mengatakan, pihaknya 
tidak bisa melakukan tindakan 
di luar kewenangan pemkot. Ka- 

ya, pemkot bersama ins- 





imang contoh kita tidak menutup 
jalan, jalan arteri, jalan tol, itu 
tidak boleh. Tapi ada akses-ak- 
ses (jalan) yang tidak efektif itu 
kita coba tutup," kata Fikser, di 
Surabaya, Jumat (3/4). 

Ia mencontohkan, ada salah 
satu kecamatan yang akses pintu. 
masuk dan keluar jalannya bisa 
tiga sampai empat. Dari keempat 
akses itu, kemudian dipangkas 











(Organisasi Perangkat Daerah) 
yangkita bersama-sama melaku- 
kan sosialisasi kepada masyara- 
katdi setiap titik itu,” ujarnya. 


lagi jika tidak ada kepentingan 
yang mendesak ataupun datang 
hanya sekadar jalan-jalan di 
Kota Pahlawan. 

"Selain kita imbau itu, kita 
uga melakukan penyemprotan, 
sambil kita melakukan kajian," 
kata dia. Kajian yang dimaksud 
adalah bagaimana mengonsul- 
tasikan hal ini kepada Kemes 
terian Kesehatan (Kemenkes). 








2 Tahun 2020tentangPemba- — menjadi satu akses jalan utama. Pasalnya, setiap wilayah itu 
tasan Sosial Berskala Besar” Upayaini sebagailangkahmene- — memiliki karakteristikyang ber- 
(PSBB) dalam rangka Percepa- — kan penyebaran Covid-19. beda, mulai dari aspek ekonor 
tan Penanganan Covid-19. "Nah, disinilah yangcobakita — hinggasosial masyarakat. Maka 
Koordinator Protokol Komu- — batasi dilakukan di pemerintah dari itu, kebijakan yang diterap- 
nikasi, Gugus Tugas Percepatan — kotasendiri. Kitadilapanganse- — kan juga harus disesuaikan de- 
Penanganan Covid-19Surabaya, — karangsudah ada beberapaOPD ngan wilayah tersebut. 


"Pemkot lagi melakukan ka- 
jian untuk bagaimana mengon- 
sultasikan ini kepada Kement 
rian Kesehatan. Tetapi yang dija- 








it melakukan imbau- Namun demikian, Fikserju- lankan di Surabaya sekarang 

an-imbauan dansterilisasi pen- ga mengimbau kepada masya- ini,“ kata Fikser. 

cegahan korona ke masyarakat. — rakat, khususnya warga luar Ko- Masih terkait penanganan 
Khususnya, di 19titikpintu — taSurabaya agar membatasibe- — korona, Ketua Gugus Tugas Per- 


masuk. "Ada kegiatan yang me- 


pergian ke Kota Pahlawan. Apa- 


cepatan Penanganan Covid-19 


Jatim Perpanjang Masa 
Belajar di Rumah 





Disana, masyarakat bisa m 
hat dan melacak berapa jumlah 
Pasien Dalam Pemantauan (PDP) 
atau Orang Dengan Pengawasan 
(ODP) didaerahnya masing-masing. 
Tidak hanya mencakup wilayah 
kabupaten/ kota, bahkan hingga 
kecamatan tempat tinggal, 

"Kami berharap pemerintah ka- 
bupaten/kota terus membantu 
memperbaharui data tersebut, De- 
ngan begitu bakal memperkaya da- 
tanya," katanya, 

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pendidik ik) Jawa Timur 
Wahid Wahyudi menambahkan, 
perpanjangan masa belajar di ru- 
mah dikeluarkan melihat perkem- 
bangan Covid-19 yang masih belum 
melandai. "Melihat perkembangan 
Covid-1g ini, maka (masa belajar 
di rumah) diperpanjang dua pekan 
ke depan," jelas Wahid. 

Diketahui, pasien positif Covid- 
19 di Jatim telah menyentuh angka 
103 orang. Dari angka itu yang di 
nyatakan sembuh sebanyak 22 
orang, dan meninggal sebanyak 11 
orang, Artinya, sampai saat ini total 
pasien positif di Jatim yang masih 
dalam perawatan mencapai 70 
orang, Med: yusuasiia 



























Akses ke Surabaya tak Ditutup, Hanya Dibatasi 





menegaskan pemkot segera me- 
ngirimkan surat ke seluruh ke- 
dutaan RI yang ada di negara- 
negara sahabat, 

Surat itu bertujuan meminta 
jumlah data penduduk Suraba- 
ya yang berada di luar negeri, 
agar pemkot bisa memberikan 
intervensi kepada mereka di 
tengah pandemi Covid-19. 

“Kita minta data penduduk 
Surabaya yang belajar dan be- 
kerja di sana, Kebijakan ibu (wa- 
likota) akan melakukan inter- 
vensi kepada mereka Istilahnya 
memantau kesehatan mereka di 
sana di tengah wabah pandemi 








Kota Surabaya Tri Rismaharini 
berharap tidak ada penduduk 
Surabaya di luar negeri yang sa- 
kit di tengah wabah pandemi 
ini, namun setidaknya pemkot 





Sarana Ruang Isolasi ODP Berbasis Kecamatan 





gjumlahruangisolasitambahan — DinasKelautandanPerikanan Jatim. ”—” car,lanjutAnasterdapatlimakamar —— desadankelurahan,makatempatti- —— tanpa gejala (OTG)“katadia, 
berbasiskecamatanbagiorang — Ituuntukwargayangmembutuhkan —— dengandilengkapi pengatur suhuruang  durnya bisa sampai ribuan. Mari gerak- “Warga yang baru datang dari peran- 
dalampemantauan (ODPJdisiap- — ruangisolasi mandiri.Inicukuprepre- — (ACidankamarmandinyapunrepre- — kangatong rayang, jelasnya. tauan, ujarnya, bakal diperiksa suhu 
kan Pemerintah Kabupaten Banyu- sentatif,nanti dipantau DinasKeseha- — sentatif. Sebelumnya, bupati mengajakBa- tubuh oleh petugas kesehatandanpen- 
wangi. Selain tu, ruangisolasitersebut tan lewat puskesmas, dan pasokan ma- “Totalterdapat1itempattidurdi ”—— binsa(BintaraPembinaDesal Bhabin- — datsaninformasilokasi perantauan. 
jugadiperuntukkan orangyangmemi- —— kankebutuhansehari-harinyadipenuhi. — sanadanadaduakamarlagiyangse- kamtibmas (Bhayangkara Pembina “Selanjutnya akan. atakan karantina 
ikiriwayat perjalanan daridaerahter- — Jadi,ODPbisakonsentrasiisolasil4 ” dangdisiapkan, sehinggabisaber- 'Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), — mandiri bagi perantau yang datang dari 
Tangki Candi dan memiikigejala hari” kataBupati Anas,diBanyuwangi. — tambahtempattidurnya,kataAnas. ”—” bersamakepaladesalurahdanpus- —— wilayah zona merah. 
Winis ringan. Ia mengemukakan, Isolasi ODP sa- lamenambahkan,jikaruangisolasi — kesmas untuk melakukan pendataan "Para perantau harus lapor ke 
Dari penjelasan BupatiBanyuwa- —— ngatpentinguntukmemutusmataran- — berbasiskecamatanituserentakjuga — seluruhwargayangbarudatangdari — RT/RWdankalauada gejala, maka Wa- 
ngi, Abdullah Azwar Anas, pihaknya taipenyebaran Covid-19."Jadi.misa- — disiapkanolehpemerintahdesa,tentu — luarkotaatauluarnegeri. jib lapor dulu ke puskesmas dan akan 
telahmemintasetiapkecamatanuntuk ”— nyaadaODP dan merasakesulitaniso- akan semakin banyak jumlah tempat "Pemerintahdesa/kelurahandan dipantau terus. Mereka jugawajib me- 
menyiapkan ruang isolasi tersebut lasi mandiridirumahkarenaramai ke- — tidur yang bisadisiapkan. puskesmas barengBabinsadanBha- —— lakukan karantina iri selama 14hari, 
secara mandiri dan ruangan ini bisa luarga, tidak ada kamar yang bisa dipa- “Untuk kecamatansaja, bisaada binkamtimbas akan lebih aktif mela- tidak boleh menolak. Masyarakat yang 
dinamakan 'rumah singgah". kaiseorangdiri,silakanpakairumah — 300tempattidur-SetelahMuncar,ha- — kukanpendataanwarga.Bagimereka — nantinya akan melakukan pengawa- 
"Saya sudah cek Kecamatan Mun- singgah ini," ujarnya. rus segera kecamatanlainbergerak, yang baru datang dari negeri, kotayang. san,"jelasnya. 
car, yang memanfaatkan gedung milik Diruangisolasi KecamatanMun- —— tapikalaugerakaninidiperluas sampai telah terjangkit maka masukorang mantrsed yu assiig 





